www.freemagz.com 


a bi-weekly entertainment & lifestyle guide 


Net 9 


ПП а 


EDISI 11” XII /18 " JUNI 2014 
JKT BGT ISSUE 


# 750 m. / sepeda 


#AdaADUA 


11/1 XII 11 18 JUNI 2014 


@freemagz free! magazine 


CONTENTS 


FMDigital @freemagz 


freemagz A 


| CELEBRITY | 4 WHERE TO GO IN SACHA 


STYLIST STYLE JAKARTA STEVENSON 


STEAL STYLE MAIN ARTICLE FACE TO FACE 


_ в " “i Е ; 4 | ! " - & 4 Ensiklopedia berjalan tentang musik, film 4 / MD : OBVIOUS uma 
шк, Ii , zA M] N na PEE 50 / BEAT - TAYLOR SWIFT-THE RED TOUR CONCERT JAKARTA 2014 
@rimamayangp @rizal.afif @meldalstr dengan bahasa ringan yang asik dibaca! 52 / DIGITIZED К JAKARTA DIRECTORY 
s | 54 / GEAR UP - JAKARTA THE PASSIONATE CITY 
60 / FLASHBACK - POCARI SWEAT RUN SINGAPORE 


М 
А 26 / FREEWILL - PLAY STORE 
PRITA A A 


EDITORIAL LETTER 


Ya, memang banyak sih yang bisa dikeluhkan dari ibukota tercinta 
ini. Tapi, banyak juga yang bisa dibanggakan dari Jakarta, 
kalau mau mengenal lebih dalam. Edisi ini, free! mengajak 
Anda untuk mengenal kota Jakarta dengan berbagai informasi 
dan rekomendasi spot seru. Salah satunya, dengan menonton 
“Selamat Pagi, Malam", film yang menceritakan sisi melankolis 
dari kota metropolitan ini. Simak wawancara free! dengan para 
cast “Selamat Pagi, Malam" di rubrik Face2Face. Update aplikasi 
Anda dengan aplikasi khas Jakarta yang akan memandu Anda 
dengan informasi lengkap tentang Jakarta, mulai dari tempat 
hangout hingga aplikasi angkutan umum! Oh ya, simak juga Main 
Article khusus kami, yang memetakan kota Jakarta yang dilengkapi 
dengan info grafis mengenai tempat dan spot menarik yang wajib 
dikunjungi. Selamat ulang tahun, Jakarta! 


KEKE 


Former editor for lifestyle and 
entertainment magazine ini paling jago 
masalah per-indie-an, dari musik, film 
sampai art. Simak kolomnya yang berisi 
informasi yang bisa menambah wawasan 
tentang dunia indie lokal. 


AA), 
oy 


n) T "n | - 
@wandyramadhan MEE j — 


GOFAR HILMAN 


Penyiar Hard Rock FM ini aktif menulis 
di berbagai media cetak di Jakarta dan 
Bandung. Pria yang gemar tato, musik, 
fashion, urban culture, sneakers dan 
photography ini hadir di free! magazine 
dengan bahasan "menyentil" yang asyik 
dibaca di setiap edisinya. 


@sembsforfun 


HOW IT WORKS: 


Coming Up Theme 


OUR STYLE 


Follow | W and |. @freemagz with include hastag #freecollective #yourstyle, let's join to get secret give. Don't think, just post! 


#freecollective is supported by: m 
UNIVERSAL 
„_ #7 
— 
UNIVERSAL MUSIC INDONESIA 


€—— ыа aa ee EE IYUS,SIDIK, 


MANAGING DIRECTOR TRISNO, TOYO, ISA, 


анмен ыт an CHANDRA, DANNY 


group ofnata media 


омтр миср PT. NATA SARANA ADHIKA CIPTA 

салдан EDITOR ON WEB ERA TIENE NA JL. R.P. SOEROSO NO.32 LT.2, 

Ly VINODIl________ JAKARTA 10330 - INDONESIA, 
FASHION STYLIST TEL. 310 1677, 392 4278, 


| © TENGKUARSHYAW, DINI INDAH 777 , FAX. 310 6657 
Шаша штар а a Кары калыр аша e-mail: info@natamedia.com 
СРИИ REPORTER oes АЕ www.natamedia.com 
MBOT, DIAKSA, RIO, ИСЕ OS 
MIKHAIL, JACOUILINE, Free! Magazine mengucapkan terima kasih 


kepada semua pihak yang telah membantu 


NICKY, NOERMAN,CHANDRA terbitnya edisi ini. Sirkulasi diedarkan secara 


,..PMM BN — —^ —— "se a тыр 
MICHAELTIMOTHY PT. Nata Sarana Adhika Cipta. Majalah ini 
ana AA a a a е дей іні ыкса сас dibagikan gratis atau tidak diperjualbelikan. 
PHOTOGRAPHER Dilarang mengutip, menyadur, 
ee a AA ee bs menyalahgunakan isi dan gambar, 
DEODOTUSALVIKA, memperbanyak, merusak dan membagikan 
SUGI HERMAWAN serta menyimpan dalam jumlah banyak 
eee pe ey ee ee t isin reli Magazine Badi 
VIDEOGRAPHER menemukan, melihat atau mengetahui 
Ne rine а ea E bahwa free! Magazine diperjualbelik: 
lz —À R E IKIRE E ———— бор ны 
EN SI MALE 
RIANI HANDASARI >  —........- PRINTED BY — АКЫСЫ 
MARKETING RAM AA 
TT N Т ыа Жай. йш СУ ТАЛ aringan Cetak lerpaqu 
ا‎ IP ba ra Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan 
ana PROMOTION, Rea cam 
AMIEN www.freemagz.com 


PERINGATAN: Lu Дн. | Ж PERINGATAN: 
MEROKOK MEMBUNUHMU t со | MEROKOK MEMBUNUHMU 


STYLE CLUE 


Wisata keliling ibukota, yuk! Tahun ini, PemDa Kota Jakarta 
menyediakan sarana transportasi untuk berwisata di Jakarta. Mpok 
Siti’, julukan untuk city tour bus bertingkat ini yang sudah mulai 
beroperasi dari bulan Februari lalu. Armada bus yang didominasi 
warna biru ini sangat nyaman dan bersih. Di setiap pemberhentian, 
seorang tour guide dari komunitas Historia Jakarta akan memandu 
penumpang dengan cerita-cerita tentang bangunan dan jalanan 
Jakarta yang dilalui selama tur. Mpok Siti yang kesemua armadanya 
disupiri oleh driver wanita ini, beroperasi mulai dari jam 9 pagi sampai 
dengan jam 10 malam, and it's all for free! Let's go around Jakarta, 
peoples! 


Text : Raisha | Photographer : Mothy 


| 
Е m — NUN 


Mpok Siti start dari halte Bundaran HI — Sarinah - Museum Nasional — 
Pasar Baru — Gedung Kesenian Jakarta — Masjid Istiglal — Istana Merdeka 
— Monas - Sarinah hingga kembali ke halte Bundaran HI 

Sudah tersedia 5 armada bus yang siap beroperasi di setiap harinya. 
Setiaparmada sudah dilengkapi oleh guide, pramudi, on board dan polisi 
pariwisata untuk menemani dan membantu Anda selama 45 menit 
perjalanan: 


VZ 


I | 
YA 


NG 
ў 


Photographer : Deo | Text & Styling : Dini 


SA 
йа? 


Representasi free! terhadap fashion movement dari generasi muda Jakarta, 
tampilan simple namun terkesan 'kuat', juga 'berani'. Kolaborasi dari material yang berbeda pada 
fashion items dari high-street fashion snaps theme ini, didominasi oleh warna hitam dan putih 
yang kontras. A modest way for making a statement! 


1. MUJI | MUJI | Rp. 410.000.- 

2. Stussy | 707Store | Rp. 1.550.000.- 

3. Nikicio | The Goods Dept. | Rp. 299.000.- 

4. Ksubi | 707Store | Rp. 2.400.000.- 

5. Nixon | The Goods Dept. | Rp. 1.500.000.- 

6. MUJI | MUJI | Rp. 1.426.000.- 

7. SOMEARETHIEVES | SOMEARETHIEVES | Rp. 2.100.000.- 
8. Le Specs | The Goods Dept. | Rp. 1.099.000.- 


\ 


A 


7% 
>. - 


AYE! DENIM | AYE! DENIM | Rp. 350.000.- 
Soubre | The Goods Dept. | Rp. 495.000.- . 
Soubre | The Goods Dept. | Rp. 795.000.- . 
Capital | The Goods Dept. | Rp. 400.000.- . 
Daniel Wellington| The Goods Dept. | Rp. 2.700.000.- . 
Super | 707Store | Rp. 2.700.000.- . 
Publish | 707Store | Rp. 1.500.000.- . 
SOMEARETHIEVES | SOMEARETHIEVES | Rp. 2.100.000.- . 


G 
= 
rri 
er 
c 
c 


FREE STYLE 


D БУ 


FREE STUFF 


11 


12 13 


PERINGATAN: 


MESS 


Columbus 


Black Lamp 
Ш Rp. 600.000.- 


Photographer : Mothy | Teks & Styling : Dini 


Rp. 297.000.- 


How To Be 


An Illustrator 
® Rp. 396.000.- 


2 
3 
5 


С R E AT IV E LY Graphic designer is a nowadays artist. Selain komputer, meja 
adalah altar suci tempat mereka berkreasi. Tempat untuk 


mereka mencari inspirasi terbaru dan mengejar deadline. 
Yes, it's a messy table but yet full of artistic stuff, the source of 
inspiration. Let's take a peek the art of graphic designer's table. 


Vintage Table Clock Design Book Sandgivist Sinclair 
Price by Request Rp. 304.000.- 13" Macbook Case 
ш п Ш Rp.1.180.000.- 


Horloge Moleskine 
Tableau de Bord Reading Glasses 
Ш RP1.275.000.- Ш Rp. 623.000.- 


Creative Advertising Saidoka White Cravec Journal As 
: Ап Introduction Lightning Rp. 550.000.- 
ШІ Rp. 556.000.- Ш Rp. 650.000.- п 


Buddy Tea Shaver Aguatouch 
Assortment AT 620 
8 Rp. 175:000:- Ш Rp. 799.900.- 


Stolen Mug All products available at Ak.sa.ra Bookstore — Pacific Place | 
Rp. 140.000.- Philips Aquatouch Rechargeable Electric Shaver — PHILLIPS 


. djarumsupermild.com 


— 


o p 


NB2986 + 


/ 
\ 


MEROKOK MEMBUNUHMU 


STEAL STYLE 


Sebagai salah satu celebrity stylist ibukota, 
gaya Ajeng Dewi Swastiari memang seru 
untuk dicuri. Dark pallet color mixed with 
masculine style menjadikan Ajeng yang 
telah memulai karirnya dari tahun 2002 ini 
memiliki look yang super stylish yet simple. 
Dalam tampilan sehari-harinya, wanita 
yang senang belanja di flea market ini 
gemar mengaplikasikan warna monokrom 
dalam outfit-nya. Are you dare to steal her 
style!? 


Celebrity 
Stylist. 
STYLE. 


All by KLE 


Photographer : Deo | Text : Arshya | Makeup Artist : Talia Subandrio at The a Team (Naomi — 0858.13314532) 


-i 


=; 


à | 3 
| 
| 
| 


| 


Jumpsuit by Shakor Ajeng's Private Collection 


(eso is a registered trademark of P4 PIAGGIO &C.spa 


DESIGNER'S SKETCH 


“ISU TENTANG REALITA KEHIDUPAN ITU LEBIH JUJUR” 


Pergerakkan komik underground (comics) di tahun 1960-an yang melawan arus komik komersil dengan 
tema-tema mainstream, menjadi inspirasi seorang Reza Mustar (KOMIKAZER) dalam berkarya. 


J piacia beras bangi | 
| Rona ada Satu kata, 
A bawan!!! A 


m 


^ boarik llona 


Kima rota kanan waginaa 


боме е werld 
M Sow 

Have Palestine 
© Save 95 peg 


а www.komikazer.tumbir.com 


“ komikazer 


KOMIKAZER itu apa dan siapa sih? 

Komikazer itu kumpulan cerita interaksi sosial dari 
kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar yang saya 
tangkap dari perspektif dan kacamata saya pribadi dan 
saya keluarkan dalam media kartun, komik dan juga 
guote. 


Karakter Anda dalam berkarya seperti apa? 
Mencoba selalu jujur dalam berkarya, itu makanya saya 
sering menggambar karakter diri saya sendiri di komik. 


Apa saja yang jadi inspirasi Anda dalam berkarya? 
Semua kejadian yang saya lihat mulai dari tren, gaya 
hidup, sosial, politik, bahkan curhatan pribadi. 


Bagaimana Anda bisa menangkap ide dari setiap 
komik atau kartun yang Anda buat? 

Saya mengamati dari mulai orang-orang terdekat, 
sosial media, berbagai kejadian di jalanan Jakarta, mall- 
mall, event-event musik dan event kesenian, sampai 
kantor sendiri. 


Ada alasan ngga kenapa memilih gaya yang nyeleneh 
dari setiap karya komik Anda? 

Hahaha... Saya enggak tahu kenapa bisa dibilang 
nyeleneh, karena mungkin apa yang saya anggap sudah 
biasa oleh saya dan lingkungan sosial keseharian saya, 
bisa terlihat tidak biasa dan nyeleneh bagi orang lain. 


Anda adalah tipe orang Jakarta seperti apa? 

Yah mencoba selalu menjadi orang yang asik, asal tidak 
di usik kayak anak Slank aja deh... Oh, iya saya juga tipe 
orang Jakarta yang benci tapi rindu, selalu komplain 
tentang Jakarta tapi enggak pindah-pindah dari Jakarta, 
hahahaha... 


Kalo Anda ditunjuk untuk benahin Jakarta, apa misi 
Anda yang pertama? 

Transportasi publik dan ruang publik. Karena Jakarta 
sangat kurang ruang publik, di mana-mana mall, serta 
Jakarta sangat buruk di transportasi publik, itu makanya 
banyak kendaraan pribadi yang akhirnya membuat 
macet. 


Apa harapan Anda untuk Jakarta? 

Mental orang-orangnya yang semoga bisa berubah 
serta menjadi tempat yang lebih baik dan layak bagi 
anak-anak saya nantinya. 


Projek terbaru yang sedang dikerjakan Anda apa nih? 
Anu... 


8 @komikazer 


Text : Dini 


FIND 


ROADS 


beste % ~~ 
pre А 5. “ку 


ú, 


p 
— 


| 88 
5 ui VLDE 


ATING MEMORIES. 


Inside the new Chevrolet Captiva you'll find a spacious dual 
climate control cabin, seven fully adjustable seats, keyless entry 
and ignition system. These are just some the of the little details 
that make each drive an unforgettable journey. Test drive today! 


a. | а 


А cabin with seven fully 


adjustable seats 


Dual Climate Control 


A full keyless entry 


“and ignition system - 


www.chevrolet.co.id | 0 800 10 CHEVY (24389) 


*Specifications may vary by country. 


2 Pulau Macan 
سے‎ Melihat foto-foto di website dan Facebook-nya, Anda pasti tak menyangka kalau 
ІТ” 94 pemandangan ini berlokasi hanya 88 menit dari Jakarta. Pulau Macan yang mempunyai 
4 Pulau Віга 


7 Village & Eco Resort, sejak kemunculannya menarik banyak penduduk Jakarta yang | 
їпдїп melepas lelah dari rutinitas sehari-hari tanpa harus keluar dari kota. Lingkungan Letaknya di dalam kawasan Pulau Harapan. 
Tersedia wahana watersport yang menantang 


| 4 alami yang sudah stunning ditunjang dengan akomodasi bernuansa alam yang ter- 
=. manage dengan baik membuat Pulau Macan benar-benar menjadi destinasi escape 


TA yang praktis dan efisien. More info: www.pulaumacan.com 


lengkap dengan pasir putih yang lembut. 


Pulau Harapan 
Luas pulau ini hampir seluas pulau terbesar di 


Pulau Semak Daun Кер] Seribu. Tak | Кап: isi 
Siapkan peralatan kemping Anda, karena di Pulau Semak Daun, CPU ашап SENDU. сак PENN mengesankan ISI 
: : dompet untuk mendapatkan pemandangan pantai 
— hanya ada hamparan pasir dan pepohonan serta laut biru. Tak dakê laut bir jêri 
ada penghuni di pulau ini, karenanya disarankan untuk yang ingin MEAN GERAN ee 
K bermalam, harus dengan persiapan kemping yang lengkap. 


Pulau Tidung 
Terbagi atas 2 pulau, Tidung Besar 
dan Tidung Kecil. Tidung besar, pulau 2 қ 
Sa yang banyak dikunjungi wisatawan, КҮР Pulau Bidadari 

| sedangkanTidung Kecil pulau yang lebih Pulau Pari yang masih perawan Populer menjadi tempat langganan 
banyak dijadikan budidaya mangrove. ini, adalah lokasi yang tepat untuk foto pre-wedding. Sangking 
Jangan lupa berkunjung ke Jembatan yang ingin mencari ketenangan populernya, berbagai macam travel 
Cinta yang menjadi icon pulau ini. tak jauh dari Jakarta. Terdapat agent menawarkan banyak program 

hutan bakau yang dapat dijelajahi, untuk pre-wedding. 

— Teman Sea Margasatwa 2 
Museum Wayang berisi koleksi Muara Angke l 


P 
2 ” 
>. ^ 


wayang, jenisnya dan berbagai Sebuah hutan bakau (mangrove) air ee 
informasi mengenainya. Museum yang terdapat di pesisir utara 
ini juga membuat pertunjukan kota Jakarta. Anda akan 
wayang singkat setiap Minggu menikmati panorama alam yang 
pagi. jarang didapatkan di kota besar 
Jl. Pintu Besar Utara No.27, seperti Jakarta, pohon-pohon 


Pinangsia, Jakarta Barat rindang yang bikin teduh, serta 
11110 | (021) 6929560 | www. danau yang bisa disusuri dengan 
museumwavana.com menyewa perahu kecil. Taman 
suaka ini menjadi tempat tinggal 
aneka jenis burung dan satwa 
lainnya. Saat matahari terbenam, Kampung Luar Batang 
dalam bangunan antik yang megah pemandangan ai sekitar carau In Kampung Luar Batang ini merupakan Kota Tua Batavia 

dan rapi dengan manajemen yang WANI perkampungan yang paling tua di Jakarta. Tidak Kota Tua Batavia yang dulunya adalah pusat 

: . : : antai Indah Kapuk, Kamal ; u ісіні adi 
baik. Anda bisa melihat koleksi Muara, Jakarta Utara | Email twa. heran apabila Mesjid yang terdapat di sini menjadi perdagangan di Asia pada abad ke-16, kini 
uang kertas, uang logam, emas angkekapuk@yahoo.com | www. tempat yang sering didatangi oleh para peziarah, menjadi sebuah lokasi sejarah yang masih 
batangan, brankas dan benda jakartamangrove-resort.com karena makam salah satu Habib terkenal terdapat mempertahankan bangunan-bangunan zaman 
lain yang berhubungan dengan di sini. Kampung Luar Batang ini terletak persis di kolonial. Main sepeda onthel, hunting foto 
keuangan. | belakang Gedung Museum Bahari di Penjaringan. sampai melihat Jembatan Kota Intan yang 
Jalan Pintu Besar Utara No.4, Kota dibangun di tahun 1629. Jangan lupa foto-foto 
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11110 | di Toko Merah yang kerap jadi langganan objek 
foto warga Jakarta. 


Phone: (021) 2600158 | www.bi.go.id 
More info about Kota Tua: www.kotatuajakarta.org 


А р 


T A Je m 


Museum Bank Indonesia 
Saksikan sejarah Bank Indonesia di 


B 
ARA 
J 
Chinatown (Glodok): Pasar Petak Sembilan dan Gang Gloria A K A R T A 


Wilayah Glodok adalah chinatown-nya Jakarta Barat. Pasar 
Petak, suasana pasar tradisional dengan ornamen oriental 
Taman Medan Merdeka 


С Mal Puri Indah J # : dengan hiasan lampion dan pernak-pernik merah sangat : 
Taman yang letaknya di dalam Monas 


Banyak tempat baru di mal v M Kental terasa. ini adalah luas di Jak 
Untuk yang mendambakan kuliner lezat, coba mampir ke EI aca an taman Ee Us dl, Jakarta: 


Gang Gloria. Berbagai macam makanan tradisional yang А 4 d 
legendaris bisa ditemui di sini. Dari Mie Kangkung Jangkung, rusa yang biasa ditemui di Kebun 
Gado-Gado Direksi, Rujak Juhi, Lo Mie hingga Liang Teh dan Raya Bogor di э. 

Kopi Tak Kie yang legendaris. Area Monumen Nasional, Jakarta Pusat 


Mn : 
ini! Coba sambangi Mazel Sekarang Anda bisa menyaksikan 


Tov dan Pizza e birra 

Sports Bar untuk suasana 
e baru di Barat Jakarta. 

Jl. Puri Agung Indah 75-B, 

Jakarta Barat, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 11610 | 

Phone: (021) 5822582 


9 е ө 2 
Hotel Kosenda 
Bentara Budaya Jakarta M Tekstil 
Koultura Coffee | useum Teksti Hotel dengan desain unik Artotel 
An artsy coffee shop. One of the “й” 2. 2. 2. Vip Sebuah institusi cultural dan memiliki | citarasa Urban boutique hotel 
lace to hang out in Jakarta Barat е ше education yang 'mempunyai misi seni yang tinggi! Try their dengan desain ni 
° ^. A ea талап SU (ise Biok AA ro P» atau bentuk-bentuk kesenian yang popular dan melestarikan tekstil tradisional. Awan Lounge, rooftop " ga kaa a 
d merakyat. Dan menampilkan karya baru yang Anda bisa mendapatkan sejarah SA otemporer. Dinding 
Jakarta Barat | Phone: (021) 29520310 | belum terekspos a sa еп apatka sejara area yang artistik dengan dalam dan luar hotel 
www. Koulturacofee com JI. Palmerah Selatan No. 17, Jakarta Barat | Phone: add кш А pemandangan pusat kota dilapisi mural yang artsy, 
(021) 5483008 ехї 7910 | www.bentarabudaya com dengan berbagai ruangan yang Jakarta ang sangat eyecatchin 
: : : menyajikan koleksi tekstil Jalan K.H. Wahid Hasyim е Sunda fe eee 
ө ө ° e nusantara. No.127, Tanah Abang, Kota Pusat, DKI Jakarta 10350 
Jalan Aipda. KS. Tubun No.2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Phone: (021) 31925888 | 
Tanah Abang, Petamburan, Jakarta 10240 | Phone: (021) 31936868 www.artotelindonesia.com 


Pusat 10260 | Phone: (021) 5606613 | | www.kosendahotel.com 
www.museumtekstiljakarta.com 


20.0. А а. P 


| WHERE 


TO GO IN 
JAKARTA 


Kampung Marunda 

Salah satu kampung nelayan 
yangterdapatdidaerahCilincing, 
Jakarta Utara. Мепуапїар 
hidangan laut yang segar sambil 
menikmati pemandangan 
tambak ikan dan melihat para 
nelayan menangkap ikan, 
pengalaman yang berbeda dan 
menyenangkan. 


Ryo Tei Ramen 

Tempat yang wajib dikunjungi 
bagi penggemar ramen! Variasi 
menu ramen disuguhkan di sini. 
Coba menu andalan mereka 
Hakata  Tonkotsu Ramen, 
dijamin Anda bakal kembali lagi 
ke Ryo Tei Ramen. 

Jl. Boulevard Raya C-o2 Kelapa 
Gading, Jakarta Utara | Jam 
Operasional | 11.00WIB — 22.00WIB 


Cawan Tea House 

Semua teh yang ditawarkan di sini berasal dari negeri 
tirai bambu, jadi sudah pasti teh-tehnya berkualitas 
dan rasanya enak. Selain menyuguhkan teh, Cawan Tea 
House juga menjual berbagai perangkat membuat teh 
yang biasa digunakan masyarakat Cina. 

Mall Mangga Dua Square It UG Blok A/no.23 | 021 – 62318546 


Jalan Surabaya 

For antiques lovers! 
Dari furniture antik 
hingga piringan hitam 
penyanyi jadul favorit! 
JI. Surabaya, Menteng, 

Jakarta Pusat 


Taman Suropati 

Lingkungan yang bersih, nyaman dan rindang menjadi daya tarik komunitas- 
komunitas di Jakarta untuk datang ke sini.Tak hanya sebagai tempat rekreasi dan 
kumpul gratis, Taman Suropati sudah menghasilkan prestasi, dengan adanyaTaman 
Suropati Chambers, grup keroncong yang di awal berdirinya “ngamen” di Taman 
Suropati. Kini, grup keroncong ini sudah manggung di berbagai event internasional. 
Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Menteng, Menteng, Jakarta Pusat 


Taman Menteng 

Dulunya, merupakan lapangan 
Sepak Bola Persija yang telah ada 
sejak tahun 1920an, bernama 
Voetbalbond Indiesche Omstreken 
atau V.I.O.S Veld. Kini menjadi 
Taman Menteng dengan ciri khas 
bangunan kaca yang menyerupai 
rumah kaca. Terdapat lapangan 
bermain untuk bermain sepak bola, 
di tengah pepohonan rindang 

Jl. HOS. Cokroaminoto 87, Menteng 


ө ө 
MAIN ARTICLE 


Galeri Nasional 
ө ө ө Pusat kegiatan seni гира terbesar di Jakarta. Di galeri ini dipamerkan berbagai Кагуа seni seniman local 
dan mancanegara. 


JI. Medan Merdeka Timur No. 14, Jakarta Pusat | Phone: 021 348 33954/3813021 | www.galeri-nasional.or.id 


Museum Taman Prasasti 
Museum bernuansa gothic yang sering menjadi objek foto para fotografer. 
JI. Tanah Abang no. 1, Jakarta Pusat | Phone: 021 3854060 | Open: 9 am -3 pm (Selasa- Minggu) 


Pekan Raya Jakarta Monas (Jakarta Pusat Fair) 

Ada yang beda dengan perayaan ulangtahun Jakarta tahun ini. Banyak event 
diselenggarakan, selain Jakarta Fair yang setiap tahun dilaksanakan di Kemayoran, kini 
ada juga Jakarta Pusat Fair yang diselenggarakan selama 6 hari. Sejak tanggal 10 Juni 
hingga 15 Juni 2014, Jakarta Pusat Fair yang dimeriahkan oleh 2.780 stan dengan 80 
kegiatan, dibanjiri pengunjung setiap harinya. Yang membuat semarak, Jakarta Pusat 
Fair diadakan tanpa pungutan biaya! 


Ф е е е е 
Sub Store 


Sebuah toko kecil yang berada di Pasar Santa, Jakarta 
Selatan ini menawarkan berbagai barang unik yang rata-rata 
didatangkan langsung dari Jepang. Selain piringan hitam dan 

A ө beberapa koleksi busana yang oke, Sub Store juga memiliki 
koleksi komik-komik Jepang yang sayang untuk dilewatkan! 
Email substore14@gmail.com | Twitter @substore | Minggu 8 
Selasa 17.00WIB — 22.00WIB, Sabtu 13.00WIB — 18.00WIB 


102 00001 ee! Jakarta's Little Tokyo! Ruang Rupa 
" = À, Salah satu kawasan yang berada di bilangan Blok M Rumah bagi para seniman muda ibukota 
yang wajib dikunjungi. Belasan restaurant dan bar berkumpul dan memamerkan karya-karya 
kental dengan nuansa Jepang bisa ditemui di sini. mereka. Salah satu tempat menarik yang 
Merupakan destinasi utama bagi para ekspatriat harus dikunjungi kalau Anda penggemar seni! 


Jepang yang tinggal di Jakarta. Rasakan menyantap S JI. Tebet Timur Dalam Raya 6, Jakarta Selatan 
makanan khas Jepang seperti Anda sedang berada di | 021 — 8304220 | Email info@ruangrupa.org | 
kedai-kedai makan di kota Tokyo! y Twitter @ruangrupa | www.ruangrupa.org 


Reading Room 


Blok M Square Basement y Ribuan buku-buku berkualitas 
Bisa dibilang tempat ini adalah surganya pecinta musik memenuhi setiap sisi coffee lounge 
dan buku. Puluhan kios yang berada di lantai paling 2 yang berada di daerah Kemang ini. 
dasar pusat perbelanjaan ini menawarkan berbagai Para pengunjung boleh membaca 
macam pilihan buku menarik, terbitan baru sampai A i code 2. h sambil 

menikmati suguhan-suguhan yang 


buku-buku langka. Ada juga kios-kios yang menjual 

rilisan fisik musik, mulai dari CD, kaset, piringan hitam 

sampai music merchandise dan segala jenis alat pemutar У 
" musik. Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau. 

Menyenangkan bukan? 


mereka sediakan. Tempat wajib 
buat para kutu buku! 

Jl Kemang Timur Raya 57, Jakarta 
Selatan | 021 — 90277567 | Email 


: š info@readingroomjkt.com | Jam 
JI. Melawai Raya, Jakarta Selatan | Jam Operasional | S Operasional: Minggu - Rabu 
10.00WIB - 20.00WIB 10.00WIB – 00.00WIB, Kamis – Sabtu 
ө ө е < 10.00WIB — o2.ooWIB 

Dia.Lo.Gue Art Space 

Salah satu tempat penting untuk industri seni, dimana para < 

seniman dan penggemar seni bertemu. Sempatkan untuk 

mengunjungi gift shop yang ada di sini, barang-barang J 

kerajinan lokalnya dijamin akan membuat Anda jatuh hati! ^ 

Jl. Kemang Selatan Raya 99A, Jakarta Selatan | 021 - 7199671 | 

Email Info@dialogue-artspace.com | www.dialogue-artspace.com J 


Ny 


Kampung Betawi Setu Babakan 
Penjaga kebudayaan Betawi! Salah 
satu cagar budaya di Jakarta ini 
menyuguhkan berbagai pagelaran 
seni dan makanan khas Betawi. 
Jam Operasional: o6.ooWIB  - 
18.00WIB | Jl. Srengseng Sawah, 
Jagakarsa, Jakarta Selatan 


Museum Layang-Layang 

Dengan membayar HTM sebesar Rp.10.000,- para pengunjung bisa 
menonton video dokumentasi menarik tentang layang-layang, berputar 
mengelilingi empat bangunan museum ini dan mendapat bahan-bahan 
untuk membuat layang-layang sederhana. 

Jam Operasional: 09.00WIB – 16.00WIB | Jl. H.Kamang No 38, Pondok Labu, 
Jakarta Selatan 12450 | Telp: 021 765 8075 | www.museumlayanglayang.com 


Galeri Foto Jurnalistik Antara 
Yang tertarik dengan photo 
journalism, wajib ke sini. Galerifoto 
ini menampilkan berbagai karya 
foto dari fotografer jurnalistik 
dalam dan luar negeri. 

Jl. Antara No, 59, Pasar Baru, Jakarta 
Pusat | Phone: o21 345 8771 | Twitter: 
@GaleriAntara | FB: Museum & Galeri 
Foto Jurnalistik Antara 


Tempat pertunjukan program seni tradisional dan modern 
berkualitas, dan lokasi dialog budaya yang sering diadakan 
seniman dalam dan luar negeri. 

Jl. Gedung Kesenian МО. 1, Jakarta Pusat | Phone: 021 344 1892 | 
Twitter: @GedungKesenian | www.gedungkesenianjakarta.co.id 


Gedung Kesenian Jakarta › 5 e ° 


Galeri Cemara 6 

Diprakarsai oleh Prof. Dr. Toeti Heraty N. Roosseno, 
meski tidak besar, galeri ini memiliki ruang pamer utama, 
perpustakaan pribadi, dan halaman belakang yang biasa 
digunakan untuk presentasi art video, pertunjukan seni 
dan sebagainya. Terdapat kafe dan rumah singgah. 

Jl. HOS. Cokroaminoto 9-11, Jakarta Pusat | Phone: о21 391 
1823 | www.cemara6galeri.wordpress.com 


Pusat Kesenian Jakarta "Taman Ismail 
Marzuki” 

Pusat kesenian di Jakarta Pusat. Galeri seni 
TIM sering menggelar pertunjukan seni 
tradisional dan kontemporer 

Jl. Cikini Raya No. 73 Jakarta Pusat | Phone: 021 


3154087/021 319 37325/021 31934740/ 021 319 
226 06 | www.tamanismailmarzuki.co.id 


HOTEL 
MUSEUM & GALLERY 
CULINARY & NIGHTLIFE 


exer 


SHOPPING GUIDE 


PARKS 
Jalan Surabaya KOTATUA 
Giyanti Roastery and Coffee Shop 
for the cozy and warm coffee shop, 
yang bikin ngerasa enggak berada di 
Jakarta. For some Vietnamese dishes, 
go to Cali Deli yang ada tepat di 
sebelah Giyanti. 

JI. Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat 


Jalan Sabang 

Must visit: Kopi Oey 
for coffee, Rumate for 
their Nasi Padang with 
Rendang Paru, Beirut 
Lebanon Restaurant 
for middle-east foods, 
The Baked Goods for 
healthy cakes and 
desserts. 


CHINATOWN 


PULAU 


H E E l» 


Naniura 

Tempat wajib bagi para penggemar sushi yang tinggalnya 
di sekitar wilayah Jakarta Timur Nanira Sushi Bar And 
Restaurant ini sudah dikenal oleh masyarakat sekitar 
menyediakan berbagai jenis menu khas Jepang dengan rasa 
yang enak, tentu saja sajian andalan mereka adalah sushi. 
JI. Tarum Barat Kav. Agraria 6 Blok E/5 Kali Malang, Jakarta 
Timur | 021 – 86611789 | Jam Operasional: 10.00WIB — 22.ooWIB 


Bakmie Mang Ikin 

Katanya Bakmi Mang Ikin adalah 
salah satu kuliner andalan 
di Jakarta Timur. Selain mie 


ayamnya, es teler di kios Mang Ikin Greenpark Skatepark 
mendapat predikat 'maknyuss' Berada di dalam komplek Taman Mini 


Indonesia Indah, tepatnya di dekat 
Theater Imax Keong Mas, Greenpark 
merupakan tempat favorit bagi para | 
skaters. Rails, ledges, quarter, banks | 
dan rintangan lainnya disediakan untuk 
memuaskan dahaga para skaters, serta 
skate shop. 


dari pakar kuliner, Bondan 
Winarno. Jadi, tunggu apalagi? 
Jl. Kayu Putih IV, Jakarta Timur 


Salihara 

Berawal dari gagasan sekelompok 
wartawan, seniman dan tokoh 
sastra lokal, Salihara merupakan 
salah satu pusat seni terpenting 
di Jakarta. Sejak tahun 2008, 
Salihara sudah menjadi tempat 
untuk berbagai macam pagelaran 
kreatif, termasuk pameran, diskusi, 
workshop, dan pentas musik. 

Jl. Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan | 021 — 7891202 | Twitter @ 
salihara | www.salihara.org 


Taman Mini Indonesia Indah 
‘Keliling Indonesia hanya dalam satu hari’. Taman rekreasi ` 


yang dibuka sejak tahun 1975 ini sudah dikenal sebagai Ë 
miniatur Indonesia, itulah salah satu alasan kenapa Taman B 
Mini Indonesia Indah selalu menarik untuk dijadikan destinasi 
rekreasi di Jakarta. Berbagai macam festival menarik sudah 
secara rutin digelar, membuat taman rekreasi yang satu ini 
semakin wajib untuk dikunjungi! 

www.tamanmini.com 


Text : FR,Wilma | Photo : Dok. Istimewa, Mothy, FR 


JKT. 
ШАМ. 
РМ. 


The pictures of Jakartans 
Youngster life at their 
independent home. It's 
all about Looking Good, 
Stylsih and Free!. 


Sleepy Tank Tee by Nikicio at 
The Goods Dept. 


White Тее by Capital & Tiller — ا‎ x EE ; 
Hat Бу Вгіхіоп at The Goods Dept | ” f = | Open Tank by Nikicio & White Pleats 


Skirt by ASK at The Goods Dept. 


Tartan baseball Tee by Haunted at M Shoes by YMC. at Konzepp 


Trousers by Publish & Camo Boots by Dr. Marten's а 70; 


F FOR FASHION 


Flower Pullover by Wood Wood and Water Print Blue Tee by Ashley March Nouvel at Коптерр 


Trousers by Publish at 707 Store 


Mmm aa ANG A, SG aa e 


mm = = 
Velvet Jumpsuit mixed with Biker Jacket all by Blackheart at The Goods Dept. | р 


Shoes by Wed's Ьу Weda Agustino 
nadha a ай 


Products available at 7o7store Jl. Kemang Raya 8b, Jakarta, Indonesiat62 217180051 | The Goods Dept, Pondok Indah Mall 2, 3" Floor | Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta 12310 | www.thegoodsdept. Makeup & Hair do by Andi Phang (0898.3150133) 
Model : Athika & Nathan at The a Team 


com | Maris Jl. Panglima Polim IX no. 15, Jakarta Selatan. www.maris.co.id | Konzepp Jl. Panglima Polim IX no. 15, Jakarta Selatan. www.konzepp.com 


Go to Free 


FASHION ON WEB 
Q 

' &-magZ ON WWW. 

freemagz.com to 

get more style! 


= - 


—= 
== 
== 
Б) 
Ip 
==; 
=== 
IE — —1 
= 
| و‎ 
. s 
| بچ‎ 
s= 
= 
— 
O w 
س‎ 
Шш ы 


Dio 


Vw 


E 


n 


7, qe | Sled by Raisha Wirapersada 


WHITE ONE 


қ How about Jakarta Street Style nowadays? 
Let's [2 | С К on е: а S YO Ur fa VO rite | а йу ТМ A Teddy Aang, Harris Syn) 


FASHION ON WEB 


ГЕ | z= 
% Ж] s 
EL 


YA 


> 
ў 


= жж, 
Z= 


- 11111) 


> 


NAM 


! 


\ 
¥ 
AN 


ZZ 
ul 


22777 mp | 


e 
ie 


ALIENATED, 
FOTORISTIC | 
& CIRCUS ` 


@dhancun (Dhany Indra) 
Creative Director of LMT 


| 
Y 


Ways s 
777747” 


о еа MI 
t?) e à 


کک کچہ ہی 
(ў‏ 
* 
came 3‏ 


\ 
хае, "T: Y» 


> 
à Ñ 
0-2 ль с 
е, 
ks. "x | 
> 7 =. 


OM 
SAL, Bah 


"o 


АГ ama re " 
| 1 
= 


“ 


| y И 
= KAT ТАА 


1. 
| 


i LI 
NGANAN MING < 


"T 


ИРЕ 3 , 4 - a i >. x x 2 Ts 


"PC gg LLLA! " 


7) 


&; 


9, 


әзезаз 
FAMILLE! 
МААХА УТЕ 


- ا‎ AA 
Роу 27575259; 


FEARLESS 


@fangtatis (Anatria Praptiasih) 


Singer 


SEXY, 
EDGY & 


= 


FASHION ON WEB 


FASHION ON WEB 


Г 
FUTURISTIC, .. 
CLEAN& ` 
INDUSTRIAL | 


@ayladimitri (Ayla Dimitri) 
Deputy Editor in Chief style.com 


FASHION ON WEB 


THREE 
OF Од 


FASHION ON WEB 


FASHION ON WEB 


| COLOR, PLAY. 
SIMPLE 6. 
CLEAN 


@harrissyn (Harris Syn) 
Freelance Strategic Planner 


INTO DETAII, 


@teddyaang (Teddy Aang) 
Entrepreneur FullFill Design 


FASHION ON WEB 


CLASSY, 

VINTAGE ë 
TOUCHING 
BLACK ЕЕ 


@pupupaula (Paula Insan Hasari) 
Fashion Designer @hellopupu 


PLAY STORE 


Anda pasti tahu brand ear/headphone satu ini. Yup, Beats by dr. Dre 
yang selalu punya desain yang menarik ini sekaligus punya kualitas 
suara yang sangat bagus ini sudah dikenal oleh semua orang di dunia. 
Bahkan beberapa musisi dunia pun menjadi icon untuk headphone 
ini. Di Jakarta sudah ada beberapa store untuk yang menyediakan ear/ 
headphone dan aksesoris dari produk Beats, sekarang yang baru ini 
sudah dibuka di Gandaria City. Berbeda dari toko yang lain, konsep toko 
di sini adalah pop-up dan terbuka, sangat minimalis dilengkapi dengan 
berbagai macam produk Beats. Di Play store ini pun pengunjung akan 
lebih berinteraktif karena display produk sudah langsung dicoba dulu dan 
dituliskan product knowledge-nya tanpa harus memasang dulu ke device 
pengunjung yang datang. Selama bulan Juni Anda bisa mendapatkan 
lucky dip setiap pembelian produk apapun di sini, lucky dip-nya pun juga 
berupa headphones. Dan juga ada discount 30% off untuk selected items. 


@ Gandaria City, 1% Floor — Island Unit, #IU - 106 

ў aoam - 130 pm 

В Mulai dari Rp. 1.550.000 (ear/headphones) 
dan Aksesoris mulai dari Rp. 400.000 


Belakangan ini, semakin banyak lambang barber's pole bertebaran hampir di setiap sudut 
kota. Yup, barber shop saat ini kian tumbuh menjadi ikon grooming dari gaya hidup pria 
modern saat ini. Salah satu barber shop terbaru yang menawarkan fasilitas lengkap dengan 
harga terjangkau saat ini adalah Hairport Barberground. Mengusung konsep interior lounge 
airport dengan warna biru putih yang dominan membuat barber shop ini terlihat unik dan eye 
catching. Disini Anda akan disuguhkan dengan fasilitas yang lengkap, seperti paket excellent 
haircut dimana Anda dapat langsung konsultasi rambut, body massage, pomade, dan warm 
towel. Menariknya lagi, jika Anda potong rambut disini, Anda tak perlu merogoh kocek lebih 
lagi untuk dapat memakai pomade yang disediakan. Hairport Barberground juga menjual 
beberapa pomade ternama sampai yang langka, diantaranya ada Schiemiere dalam tiga 
varian, Murrays all variant, Layrite, Cock Grease, Reuzel, Nu Nile, dan lain-lain. Go get your 
favorit haircut with special prize here! 


Rp. 100.000 – Rp. 250.000 (Pomade), 
Rp. 15.000 — Rp. 40.000 


Hairport Barberground | Jl. Bumi 37, 
Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 


081310275026 (Haircut, Massage, Shaving) 
Monday - Sunday: 10 am-9 pm @Hairportid 
@Hairportid 


Special holiday: 1 pm- 9.30 pm 


JKT BGT ISSUE 


Vintage can never go wrong! Rasanya apapun yang terlihat vintage dan klasik akan 
selalu menarik dan enak dipandang. Salah satu barber shop yang terkenal dengan 
gaya "old style"-nya yaitu Batavia Barbershop. Di sini, Anda akan serasa dibawa 
kembali ke era mulai 80-an sampai go-an, dimana terdapat beragam furniture asli 
yang sudah ada sejak tahun 8o-an kemudian direparasi kembali oleh sang owner 
agar terlihat semakin apik. Batavia Barbershop juga menawarkan pelayanan 
yang terbilang lengkap, mulai dari shaving, haircut for adult and kiddy, massage, 
pomade, dan lain-lain. Di samping itu, Batavia juga menjual beberapa produk 
merchandise yang unik dan klasik, seperti kaos, topi, poster, dan sisir. Soal harga, 
Anda kini tak perlu ragi, karena selain harganya yang terjangkau, Batavia juga 
menyediakan beragam promo menarik secara berkala, seperti yang ada saat ini 
yaitu diskon up to 40% bagi Anda yang datang dengan mengenakan baju klub 
sepakbola Liverpool, ada juga promo T.G.I.F dimana akan ada diskon 40% untuk 
haircut di setiap hari Jumat dari jam 10.00 — 19.00 WIB. 


www.bataviabarberstall.com 
@batavia barbers 
@BataviaBarbershop 
Batavia Barbershop 


Jl. Bulungan No. 64, 2nd Floor, JakSel 
(021) 7654785 

Weekdays: 10 am - g pm 

Weekend: 9 am - 9 pm 

Rp 30.000 — Rp 50.000 

Rp 20.000 — Rp 325.000 (Pomade) 


18 JUNI 2014 


Teks: Chandra & Diaksa | Foto: Deo, Mothy, Dok. Vevetica 


Yang suka koleksi sneakers pastinya akan sangat berhati-hati untuk membersihkan 
sepatunya supaya tampak lebih baru. Tapi jangan sampai salah untuk membersihkannya, 
karena bisa membuat sneakers Anda rusak. Di tempat ini, Anda bisa cleaning sneakers Anda 
tanpa harus khawatir rusak, karena SNEAKLIN menggunakan obat-obatan khusus sneakers 
untuk membersihkan sneakers Anda. Semua bahan sneakers mulai dari kanvas sampai 
synthetic leather bisa dibersihkan di sini. Bahkan Anda juga bisa mengirimkan sepatu Anda 
di tempat ini dengan tambahan biaya shipping. Interior SNEAKLIN didesain minimalis dan 
sangat clean. Tidak perlu takut rusak lagi untuk membersihkan sepatu kesayangan Anda. 


e www.sneaklin.com 
[3 @sneaklin jkt 
@sneaklin jkt 
Sneaklin 


D Jl. Birah no. 10 – Blok S, Jakarta Selatan 
ғ. 
Sih (021) 70373731 
Monday - Sunday: 10 am - 9 pm 
El mulai dari Rp. 75.000 


eit hdd i 


Bantal memang berfungsi untuk menjadi alas tidur di kepala kita. Sepertinya 
bosan kalau bantal Anda hanya plain. Di online shop ini, Anda akan menemui 
berbagai bantal dengan shout-out text. Yang menariknya, shout out-nya itu 
adalah petikan lirik lagu dari Coldplay, Arctic Monkey, The Beatles, Radiohead, 
dan lainnya. Nama Vevetica sendiri berasal dari font Helvetica, dan kedepannya 
setelah bantal, mereka akan memproduksi kursi dan sofa dengan tetap 
meggunakan shout out font Helvetica. Walaupun bentuk bantalnya sama, 
berbagai macam warna dan lirik yang Anda suka tersedia di sini dan membuat 
experience tidur Anda semakin nyenyak. 


@vevetica 
Vevetica 


www.vevetica.com 
@vevetica 


18 JUNI 2014 


ALEXANDER BARBERSHOP 


Berawal dari kegemarannya mengunjungi barber shop saat di Belanda, 
Alexander sang pemilik akhirnya sukses mendirikan sebuah barber shop unik 
dan klasik sejak Desember 2012 lalu. Begitu masuk ke dalam, Anda akan 
dimanjakan dengan suasana interior ala History of Indonesia. Meja kayu dan 
bangku dari tahun 6o-an, serta switch lampu yang klasik sukses membuat 
barber shop ini terlihat retro dan vintage. Khusus pomade, Alexander 
Barbershop khusus menyediakan pomade buatan sendiri dengan nama 
Barbers Pomade. Yang membuatnya berbeda adalah pomade ini lebih 
mudah untuk dicuci, namun tetap stronghold dan tahan hingga seharian, 
ditambah harganya yang lebih terjangkau. Soal hasil potongan rambut pun 
tak perlu diragukan, karena barbers yang ada disini sangat fokus dan detail 
dalam memperhatikan setiap potongan guna membuat pelanggan dapat 
pulang dengan rasa puas dan nyaman 


e www.alexanderbarbershop 

[3 @KemangBarbers 

@Alexander Barbershop 
Alexander Barbershop 


Da. Kemang Raya No.16, JakSel 
c 
А (021) 36099737 
Weekdays: 10 am - 8. 30 pm 
Weekend: 9 am - 10 pm 
Rp 50.000 — Rp 70.000 (Haircut) 
Rp 95.000 (Cut + Pomade) 
Rp 105.000 (Barbers Pomade) 


JKT BGT ISSUE 


ESCAPE 


NAMASKAR 


INCREDIBLE INDIA 


Incredible India, satu kata untuk menggambarkan 
negeri Bollywood ini ketika tiba di sini. Menempuh 
perjalanan dari Jakarta selama 1,5 jam, transit di 
Singapore, lalu dilanjutkan 6 jam perjalanan untuk 
sampai di bandara Chhatrapati Shivaji, Mumbai, 
yang sedang di renovasi (mungkin bandara ini akan 
sekelas Changi Airport). Mumbai merupakan kota 
terbesar kedua setelah New Delhi. Saya stay di 
Mumbai selama 1 bulan, dan akan ke New Delhi, lalu 
ke Agra untuk mengunjungi Taj Mahal. Aroma bawang 
bombay, itu yang akan Anda cium ketika masuk ke 
bandara Chhatrapati Shivaji, ya karena orang india 
suka makan bawang bombay dan juga sebenarnya 
itu perpaduan bau dari bumbu masakan india yaitu 
garam masala. Mungkin tidak semua orang tertarik 
untuk traveling ke India, sebagian orang beralasan 
India adalah negara yang kotor, kumuh, berdebu, 
menyeramkan, dan lain-lain. But at least, you must 
know why people say incredible for India. 


A) 


277,222 


Т 


* SugarFree Anjeer (India Sweet) 


GATEWAY OF INDIA 


Gateway of India adalah salah satu tempat yang 
harus datangi ketika tiba di India. Merupakan 
gerbang selamat datang yang dibangun untuk 
menyambut King George V dan Ratu Mary ketika 
mengunjungi India, tahun 1911. Terletak di Kolaba, 
Mumbai yang merupakan kota pelabuhan, Gateway 
of India Mumbai dibangun menghadap ke laut Arab, 
berada tepat di sisi pelabuhan. Salah satu hotel 


ыр Маһа! 


ғ 


un € 


yang terkenal berada di dekat Gateway of India 
adalah Taj Mahal Palace. Anda akan menemukan 
foto-foto dari selebritis dan orang penting dunia 
seperti, John Lenon-Yoko Ono, bahkan presiden 
Amerika Barrack Obama juga pernah kesini. 
Gateway of India juga dibangun di Kota New 
Delhi, yang merupakan Ibukota dari India. Pintu 
gerbang ini dibangun di pusat kota New Delhi yang 
menghadap langsung ke Istana Kepresidenan India, 
sebagai penghargaan jasa kepada para pejuang. 


18 JUNI 2014 


* Masala'Papad 
tomatoes 


* Chicken tandoris Rt 
Garlic Naan, Dal 


TAJ MAHAL 


Taj Mahal terletak di kota Agra, Uttar Pradesh, India. : 
Dibangun oleh Mughal Shah Jahan, raja yang berkuasa | 
saat itu. Taj Mahal diambil dari nama istri ketiganya Raja : 
Mughal yaitu Mumtaz Mahal, yang dibangun sebagai | 
makam untuk Mumtaz Mahal untuk membuktikan : 
rasa cintanya terhadap istrinya. Taj Mahal menandai ^ harus dikunjungi seperti Istana Kepresidenan, Gedung 


adanya agama dan budaya muslim di India. Hal yang ^ parlemen, dan juga ada beberapa pasar yang terkenal 


menakjubkan adalah terdapat dua puluh delapan jenis : seperti Khan Market, Janpat Market, dan Ina Market. 
| $ k : Anda bisa mencari oleh-oleh dengan harga miring. Di 
dan simetris dalam marmer putih, batu-batu alam ` kota New Delhi juga sudah dilengkapi dengan kereta 
: bawah tanah (MRT) yang bagus juga. Jakarta kapan ya?! 
dibawa dari Rajasthan, jasper dari Punjab, juga jade dan : 
kristal yang dibawa dari Cina, pirus diambil dari Tibet ¦ akan menemukan Tuk Tuk/Rigsaw/Bajaj. Perbedaannya 


dan lapis lazuli dari Afghanistan, safir didatangkan dari : dengan Bajaj di Indonesia adalah Tuk Tuk memakai argo, 


Sri Lanka dan carnelian dari Arabi. Kubah-kubah di Taj : jadi tidak ada proses tawar menawar ongkos jalan, dan 


Mahal terbuat dari emas asli, tetapi pada zaman kolonial “sudah pasti tidak kena tembak (tipu). Tarif untuk pertama 
: kali akan dikenakan 15 rupee atau sekitar 3000 rupiah, lalu 
i akan bertambah tergantung jarak perjalanan. Warna Tuk 
: Tuk di setiap kota/daerah juga berbeda-beda, contohnya 
“ di Mumbai berwarna hitam kuning, dan di New Delhi 
Mumbai merupakan kota besar di India, di Mumbai : 
Anda bisa menemukan tempat-tempat bersejarah, : 
peninggalan zaman kolonial Inggris. Ada stasiun kereta | 
; Slum area/daerah kumuh di India cukup banyak, Anda 
i pasti akan menemukan rumah-rumah non- permanen 
Victoria Terminus/Chhatrapatti Shivaji Terminus, Masjid 


bahan berharga dan bahan semi-berharga tertata rapi 


ini didatangkan dari beragam daerah, marmer putih 


Inggris, kubah-kubah tersebut dirampas. 


MUMBAI AND NEW DELHI 


api yang terkenal dengan arsitektur bergaya Victorian 
yang digabungkan dengan gaya tradisional khas India, 


Haji Ali yang dibangun di tengah-tengah lautan, dan 
selalu ramai oleh peziarah. Crawford Market, salah satu 
pasar yang terkenal di kota Mumbai dan Dhobi Ghat, 


tradisional laundry-nya. Selebriti Bollywood banyak 
yang tinggal di sini, seperti Shahrukh Khan, Amitabh 
Bachchan, Katrina Kaif, dan lain-lain. Industri film 
Bollywood berada di Kota Mumbai. Mumbai bisa dibilang 
berkembang sangat pesat, disini sudah dibangun toll 
bridge yang berada di atas laut yang disebut Sea Link 
Worli Bandra, menghubungkan daerah Worli dengan 
Bandra. Jembatan ini keren banget. 


ШИ 


Kesamaan antara Mumbai dan New Delhi adalah Anda 


berwarna hijau kuning. Anda harus mencoba naik bajaj 
pake argo. 


yang menggunakan kayu dan juga terpal. Pengemis, 


: penjual mainan, penjual bunga di setiap lampu merah, 
: ini sudah pemandangan biasa, bahkan Anda juga akan 
i: menemukan kaum wanita yang sedang mencuci pakaian 
salah satu daerah slum di Mumbai, yang terkenal dengan : 


di genangan-genangan air di jalanan. Di Mumbai, 


: perumahan-perumahan kecil tidak memiliki kamar 
: mandi sendiri, mereka tidak memiliki air pribadi dan harus 
: membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Sistem kasta, 
i yang membuat daerah-daerah slum di India pasti ada, 
: dan adanya perbedaan ekonomi yang sangat jauh antara 
| kasta yang lebih tinggi dengan kasta yang lebih rendah. 
: Tetapi, ada beberapa organisasi yang membuat tour ke 
| daerah kumuh untuk para turis, yang pendapatannya 
: akan digunakan untuk membantu perekonomian warga 
New Delhi merupakan ibukota dari India, pusat | 
pemerintahan negara India, banyak juga tempat yang | 


di daerah kumuh tersebut. 


SIMPLE GUIDES TO ENJOY INDIAN FOOD 


A Sweet, that's the taste of indian food, kalo Anda keturunan 
diabetes, lebih baik jangan terlalu banyak makan masakan 
india. 


A Salah satu bumbu masakan india yang penting adalah 
Garam Masala dan Coriander karena itu yang jadi bau khas 
masakan india. Ada juga Dosa yang merupakan makanan 
ringan orang India, dosa seperti crepes yang terbuat dari 
tepung fermentasi beras, rasanya agak asam, karena efek 
fermentasinya. 


À If you're a vegetarian, you must go to India, guys! Makanan 
untuk vegetarian banyak macamnya. Di supermarket, 
restoran, atau food court Anda bisa menemukan tanda bulat 
warna hijau yang menandakan itu makanan vegetarian, dan 
tanda bulat warna merah untuk makanan non-vegetarian. 


А Chai (teh susu), ini minuman wajib buat orang india, dan 
sudah kebiasaan mereka nge-Chai setiap hari, waktunya di 
pagi hari dan juga sore hari. Mungkin ini budaya dari orang 
inggris, karena orang India suka meminum susu kerbau, 
maka ditambahkan teh di dalamnya, percampuran yang 
unik yah! 


A Jangan pernah terkecoh dengan memesan beef di 
restoran india, karena Anda tidak akan merasakan daging 
sapi, tetapi daging kerbau. Sangat susah menemukan 
restoran yang menjual daging sapi. Bahkan, di restoran 
terkenal sekali pun. 


A Makanan India sedikit pedas, Anda hanya perlu makan 
Dahi (plain youghurt) atau Lasi (youghurt manis dan 
biasanya di-mix dengan buah) untuk menghilangkan rasa 
pedas. Anda bisa menemukannya di supermarket ataupun 
toko-toko jajanan di India. 


А Harga makanan di sini hampir sama murahnya dengan 
makanan di Indonesia, but more tasty. Anda bisa makan 
hanya dengan harga 2000 rupiah untuk Samosa (seperti 
pastel, dengan isi kentang, kacang polong dan garam 
masala). 


A Di India juga banyak ragam masakan berbahan dasar nasi, 
Anda bisa mencicipi Nasi Briyani (berasnya lebih panjang 
dari beras di Indonesia dan diberi bumbu rempah-rempah 
India) dan rasanya yang pasti tasty. Biasanya ditemani 
dengan Chicken Tikka, Chicken Tandoori, Butter Chicken, dan 
Mutton (daging kambing), yang dimasak di dalam tungku 
yang diletakkan di dalam tanah, juicy banget rasa ayam 
dan kambingnya. Sebelumnya, disediakan Papad Masala 
(keripik pedas yang ditaburi tomat, bawang merah, daun 
ketumbar dan garam masala dengan perasan jeruk nipis), 
setelah itu Anda bisa makan Rasgulla dan Gulab Jamun 
Untuk dessert-nya. 


"Don't try Chinese Food in India, just try an Indian Food, 


because you can't recognize what's the different between that 
two type of food”. 


Text & Photo by: Nikasius Dirgahayu/IG: @nick. barberbro 


18 JUNI 2014 


THE SOPHISTICATED 
THREE WHEEL SCOOTER 


uncul sebagai scooter beroda tiga 


menegaskan ` karakteristik primanya 


Meses di dunia, seri Piaggio Mp3 
telah memenuhi keinginan para 


pengendara yang mendambakan 
kendaraan aman serta mudah 
dioperasikan. 


Kini, sebagai produsen scooter eksklusif 
asal Italia, Piaggio kembali menampilkan 
Piaggio Mp3 Yourban Sport 300 i.e yang 


sebagai sebuah scooter Mp3 dengan 
bobot ringan dan compact, membuatnya 
sangat cocok untuk dikendarai di tengah 
lalu lintas kota metropolitan yang padat. 
Piaggio Mp3 Yourban Sport 300 i.e tidak 
hanya elegan, namun juga nyaman, 
fungsional dan dilengkapi dengan 
berbagai fitur dan sentuhan desain yang 
sophisticated. 


JKT BGT ISSUE 


TIME OUT 


Kampung saya di Setiabudi Jakarta Selatan, rumah saya 
dibangun ketika era kemerdekaan Republik Indonesia, 
pada saat itu di sekelilingnya masih rawa dan sawah. 
Di rumah ini yang bangunannya kental dengan adat 
Betawi, enggak beda jauh sama rumah di sitkom Si 
Doel, empat generasi tumbuh termasuk saya. Uniknya, 
di bawah rumah saya terdapat bunker yang dibuat untuk 
mengantisipasi kalau-kalau pesawat Jepang akan nge- 
bom, nenek saya dan ayahnya pada zaman itu memang 
insecure tingkat tinggi :D 

Saya pribadi cukup mengenal daerah Setiabudi, dari 
masa kecil dihabiskan di kebon pohon Sengon di depan 
wisma Foba, mencari kijing di waduk Setiabudi, main 
sepeda BMX modif Chopper di Landmark, sampai ikut- 
ikutan temen ngojek payung di Kuningan. 


Saya inget banget pada saat kecil dulu ada bioskop di 
daerah Setiabudi, saya lumayan sering nonton di situ. 
Dengan harga tiket 1.000 perak, saya habiskan untuk 
nonton “American Ninja 1”, “Karate Kid 1” sampai film- 
film Rhoma Irama. Sebelum nonton, kronologisnya 
mungkin hampir sama dengan saat sekarang ini, cuma 
dengan kemasan lebih generik, menunggu film mulai, 
main dingdong, games pesawat 1942 memakai koin 
seratus perak gambar wayang dengan sistem curang, 
koin gantung. 


Bioskop Setiabudi, gedung tua dengan kualitas 
seadanya, tempelan  poster-poster film dewasa, 
tukang palak di mana-mana dan sampah berserakan. 
Bagaimana suasana dalam bioskop? Oke, bangku- 
bangku bioskop menggunakan bangku Metro Mini, 
jejeran paling belakang bangkunya beda sendiri, 
memakai bangku panjang kayu persis yang dipakai 
di warung kaki lima, sepanjang film penonton boleh 
merokok dan boleh makan bakso/pangsit/somay di 
dalam bioskop. Kebayang, sepanjang film asep rokok 
ngebul dimana-mana dan tukang dagangan hilir mudik 
nganterin makanan atau ngambil mangkok kosong. 
Tradisi di bioskop sejenis pada jaman itu adalah ketika 
ada adegan film yang di sensor, penonton bersorak 
marah atau teriak "boooooo!" dan kalau ada adegan 
jagoan datang terus mukulin musuh, penonton pada 
bersorak kegirangan diiringi tepuk tangan. 


Tahun 2007 rumah keluarga saya di Setiabudi dijual dan 
nasib kita menjadi standar nasib korban gusuran, nyokap 


pindah ke daerah pinggiran yaitu Cibinong dan saya 
sewa paviliun di Fatmawati. Setiabudi, dari awalnya 
jarang ada rumah, sampai sekarang dikelilingin gedung 
tinggi dan kos-kosan 4 tingkat. Bukti bahwa Jakarta 
sekarang ini tambah padat yang disebabkan manusia 
yang hobi membuat manusia baru atau sentralisasi yang 
membuat pattern otak berfikir stereotip, Jakarta adalah 
sumber uang. 


Jakarta tahun ini berusia 487 tahun, bukan lagi fase 
lucu-lucunya yang pantas dinyanyikan lagu "ala sonang- 
ala sonang” Benyamin S, tapi kota ini sudah sangat 
renta. Segala hiruk-pikuk problema yang terjadi setiap 
hari, satu yang dominan adalah permasalahan macet. 
Macet terjadi karena peningkatan jumlah kepemilikan 
kendaraan pribadi. Orang-orang yang lebih memilih 
untuk membeli kendaraan pribadi mungkin alasannya 
sama seperti saya, kita enggak punya angkutan 
umum yang layak, TransJakarta sepertinya kurang 
memenuhi, kita butuh angkutan darat yang cepat, 
mari berdoa bersama agar konflik antara Pemprov DKI 
dan Kemenpora berakhir, supaya pembangunan MRT 
berjalan cepat. 


Saya percaya Tuhan menyukai orang idiot, buktinya, 
dia menciptakan begitu banyak. Mungkin itu alasan 
agar manusia bersabar atas manusia-manusia ignorant. 
Kita bisa lihat setiap hari angkot yang mempunyai 
supir tanpa kuping, yang mempunyai otak brilian 
berhenti sembarangan di hook jalan, pengendara 
motor yang tidak bisa membedakan warna lampu lalu 
lintas, pengendara motor yang sen kiri eh dia malah 
belok kanan, pengendara motor yang jalan di tengah 
jalan sambil ngobrol sama motor sampingnya dengan 
kecepatan siput, Bajaj yang sok-sok masuk ke jalur 
motor sampai stuck enggak bisa jalan padahal saya 
yakin supirnya tau kalo dimensi bajaj enggak mungkin 
bisa masuk di jalur motor. Pengendara mobil yang 
masuk jalur Trans Jakarta, pengendara mobil yang jalan 
pelan karena asik nge-tweet ngeluh macet di dalam 
mobil LCGC, sampai mobil yang parkir sembarangan di 
pinggir jalan menghalangi mobil lainnya. 


Sekali lagi, kita butuh transportasi publik yang memadai, 
agar tidak terjadi situasi dimana DP motor murah hanya 
300 ribu saja bisa bawa balik motor dan DP rendah mobil 
yang sekarang ini herannya tenor cicilan bisa sampai 


6 tahun! By the way, saran saya ketika Anda ingin 
memiliki mobil, pastikan tempat tinggal/kosan Anda 
itu mempunyai tempat parkir, jangan sampai parkir 
sembarangan di pinggir jalan yang hanya menyisakan 
satu jalur saja. Konsekuensi lho, kalau punya mobil ya 
harus ada lahan parkir yang layak, kalau enggak ada, ya 
jangan maksa punya mobil. 


Prediksi saya, Jakarta 50 tahun ke depan akan macet 
24 jam, akhirnya pemerintah membangun flyover 5 
tingkat, penerusan rencana mantan gubernur Wiyogo 
Atmodarminto dengan triple decker. Mobil murah 
mendominasi, pembangunan Subway enggak selesai 
karena kepentingan politik, ormas fasis tambah 
kuat, pemerintah bekerjasama dengan Skynet untuk 
mengontrol kota. Membuat Cyborg dengan Cyberdyne 
Systems ala Terminator. Dan kita berharap Imam Mahdi 
datang. 


Berharap merevolusi kota, bisa dilakukan memang, 
tapi melalui proses yang sangat panjang, menurut saya 
yang terpenting sekarang ini adalah merevolusi diri kita. 
Macet yang ada bisa diatasi dengan cara menikmatinya. 
Bagaimana caranya? Ini yang udah saya lakuin: 
Pertama, bernyanyilah. Dengan bernyanyi suasana hati 
jadi senang. Ketika Anda di motor, bernyanyilah saat 
melaju kencang dan ketika macet atau terkena lampu 
merah, volume nyanyi dikecilin dikit biar enggak malu. 
Kalau di mobil, lebih gampang, bernyanyilah dengan 
lantang, latih vibra suara, falsetto dan artikulasi. Ini 
berguna banget agar sewaktu-waktu Anda karaoke 
bareng temen, Anda sudah jago. Atau ketika Anda 
dipalak nyanyi pas kondangan, Anda sudah siap. Kedua, 
main dubbing-dubbing-an. Anda lihat situasi di depan 
Anda, ketika ada orang bengong atau ada pengendara 
motor yang ngobrol dengan orang yang dibonceng 
ketika lampu merah, cobalah dubbing ala Spontan Uhuy, 
buatlah percakapan selucu mungkin, dengan melakukan 
ini Anda bisa mengasah kreativitas. 


Apapun yang terjadi, saya tetep cinta Jakarta. Saya lahir, 
dibesarkan dan mencari duit di kota ini. Sama seperti 
Anda, saya juga mengidam-idamkan Jakarta yang bebas 
macet. Jadi inget dulu almarhum nenek saya pernah 
berkata, “sesama pendatang, dilarang ngeluh macet". 


D^ 


и” 
Ç 


= SEE 8. т 
% < 
*‚ э ы 
> و‎ 


~ k 
— REALMADR 


ukan pencinta bola sejati namanya kalau 

Anda tidak ikut merayakan malam final 

UEFA Champion League musim 2013/2014 

pada 25 Mei 2014 kemarin. Dua tim 

satu kota asal Spanyol, Real Madrid dan 
Atletico Madrid, beradu taktik, strategi dan skill untuk 
memperebutkan gelar raja sepak bola Eropa musim ini 
yang berlangsung di Portugal. 


Sebagai sponsor utama kompetisi sepakbola Eropa 
paling bergengsi di dunia ini, Heineken9 memberikan 
sebuah pengalaman mendunia yang tak terlupakan 
kepada lima pemenang dari ribuan peserta kompetisi 
Heineken9 Road to Ibiza Final yang dilaksanakan 
bulan April 2014 lalu. Layala Kamaditya, Thamrin Cezar 
Sidolisa, Malvino Gladwin Mambu, Haris Dwi Putra dan 
Ganesha Dian Putra adalah nama-nama yang beruntung 
untuk menyaksikan laga final di pusat pesta di Eropa, 
yang juga menjadi tempat Heineken9 merayakan 
kemeriahan UEFA Champions League tahun ini, apalagi 
kalau bukan Ibiza, Spanyol! 


Berkat kehebatan imajinasi untuk mencari kode dan 
memberikan jawaban yang paling kreatif selama 


T SEA 
r 
A 


~~ 


ne 


[# Heineken  @HeinekenID 


kompetisi Heineken® Road to Ibiza Final berlangsung, 
kelima pria pecinta bola dan juga partygoers ini 
berhasil merayakan kemeriahan final Liga Champions 
bersama dengan DJ-DJ internasional ternama dan the 
Champion League winners! Heineken9 memanjakan 
para pemenang dengan world class experience, diawali 
pertemuan mereka dengan Fernando Morientes dan 
Luis Garcia, serta pemenang dari 62 negara lainnya. 
Mereka juga diajak berlayar dan bermain sepakbola 
bersama Luis Garcia, sambil mencicipi hidangan khas 
Spanyol yang nikmat! 

Momen yang paling ditunggu, malam penentuan jawara 
sepakbola Eropa musim ini pun digelar di Ushuaia 
Poolside, lagi-lagi ditemani oleh Fernando Morientes 
dan Luis Garcia. Pertandingan seru yang berakhir 
dengan skor 4-1 yang dimenangkan oleh Real Madrid 
itu ditutup dengan perayaan “Ushuaia Summer Party”. 
Keriaan belum berakhir, para pemenang juga diajak tur 
di kota Madrid, mengunjungi stadion klub Real Madrid, 
Estadio Bernabeu, dan melihat perayaan kemenangan 
Real Madrid di Puerta del Sol. 


“Senang banget! Sebelumnya tidak pernah 
terpikir untuk bisa ke Ibiza. Pastinya akan menjadi 
pengalaman yang tidak terlupakan, apalagi kami 
juga dapat kesempatan mampir ke Madrid, kota asal 
kedua tim yang bermain di final dan berkunjung ke 
markas Real Madrid!”, ujar salah satu pemenang 
dengan antusias. 


Jessica Setiawan, Marketing Manager Heineken®, 
mengucapkan, “Terima kasih untuk dukungan dari 
para konsumen kepada seluruh kegiatan Heineken? 
selama Liga Champions ini berlangsung. Kami 
senang bisa memberikan pengalaman mendunia 
bagi penggemar sepak bola dan juga konsumen 
untuk berbagi kemeriahan dalam merayakan final 
bergengsi ini”. Jessica juga berharap dukungan positif 
ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang 
dan Heineken9 dapat terus memberikan terobosan- 
terobosan istimewa untuk para konsumen. 


Nonton bareng laga final UEFA Champions League 
2013/14 menandai pula berakhirnya rangkaian 
aktivasi Heineken9 UEFA Champions League di 
Indonesia minggu ini. See you at the next world class 
celebration! 


IF 
бо Ж. 
ER Heineken 

CHAMPIONS 


LEAGUE, open your world 


JKT BGT ISSUE 


TIME OUT 


By: Keke 


“Radikal itu menjual”, menurut duo penulis Joseph Heath 8 Andrew Potter. Mereka pun kemudian menulis buku best-seller yang judulnya 
berkata begitu (setelah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia). Sebetulnya hal tersebut sudah bukan sebuah pemikiran yang baru, namun isi buku 
mereka itu secara mendetail berhasil mengupas dan membuktikan bahwa pemikiran itu benar. Apa pun yang berbau radikal, kontroversial, 
revolusioner, ekstrim, eksentrik, pornografis, kiri, underground, alternatif, subversif, anti-establishment, serta segala hal lainnya yang 
membelok dari jalur 'normal', akhirnya akan menjadi sesuatu yang dicari dan didambakan. Apa yang “terlarang” akhirnya menjadi “berharga. 


Selama ini, cukup banyak album LP atau CD dirilis 
dengan balutan sampul yang disain artistiknya 
dianggap kontroversial atau menyinggung bagi 
masyarakat umum. Beberapa sampul album berikut 
ini mungkin sudah bisa dianggap normal-normal saja 
di jaman penuh keterbukaan seperti sekarang namun 
dalam era pertama kalinya diluncurkan, mereka 
sempat menimbulkan kontroversi, hujatan rakyat, 
serta paksaan dari para pengecer besar yang akhirnya 
menyebabkan terjadinya tindakan sensor. Perlu dicatat 
bahwa tidak ada satupun dari mereka yang terkena 
larangan oleh tatanan hukum; keputusan sensor dibuat 
semata-mata untuk alasan komersial! 


Sebelumnya, perlu saya jelaskan juga bahwa album- 
album berikut sempat beredar dengan cover art yang 
asli, sebelum akhirnya disensor dan diedarkan ulang 
dengan cover art yang telah diubah sedemikian rupa 
sehingga menjadi lebih “ramah” di mata publik. Sampul 
album kontroversial yang dijual secara tertutup namun 
tak diubah, seperti album “Two Virgins"-nya John 
Lennon danYoko Ono (dimana memperlihatkan mereka 
berpose dalam keadaan bugil), tak dapat masuk dalam 
daftar berikut. 


Lucunya, karya-karya seni “terlarang” di sampul album- 
album yang telah diubah desainnya di bawah ini mulai 
menampakkan diri mereka kembali, dan dikejar oleh 
para kolektor piringan hitam / rare CDs karena memiliki 
aspek kelangkaan dan keasliannya. Harga mereka pun 
meroket dan menjadi barang-barang paling dihargai 
oleh para kolektor hari ini. Contohnya... 
The Beatles (1966) 


The 
Aa Sampul yang akhirnya 
4 6 mendapat sebutan 
j 1 қ “Butcher Baby Cover” ini 


adalah salah satu yang 


Yesterday and Today - 


„ГА 


5 UR «paling terkenal sepanjang 
ем,” "Na ~ . masa, dan juga mungkin 
f Р А berharga. Тһе 

9 


& paling 
ж Beatles memang 'sakit' 
dan berhumor gelap. Ini 
bisa terlihat jelas dari betapa manisnya mereka dan 
betapa 'berat' musik dan selera artistik mereka. Seperti 
yang bisa dibayangkan, sampul ini langsung menjadi 
bahan hujatan masyarakat, dan Capitol Records 
langsung menyetop beredarnya album tersebut. 
Namun, mereka sudah terlanjur mencetak jutaan kopi, 
jadi daripada menghancurkan semua sampul, Capitol 
malah memilih untuk menimpanya dengan foto yang 
jauh lebih konservatif dari The Beatles dan kemudian 
kembali mengirimnya untuk para pengecer. Tidak butuh 
waktu lama bagi para penggemar untuk mengetahui 
cara mengupas foto baru untuk mengungkapkan foto 
Butcher di bawahnya. Sekarang, sampul original yang 
terungkap dengan cara dikupas saja bisa mencapai 
harga ribuan dollar. Tentunya sampul original yang asli 
tanpa bekas kupasan bisa mencapai harga jauh lebih 
mahal! 


Diamond Dogs - David Bowie (1974) 
Sampul album ini merupakan karya seniman Belgia, 
Guy Peelleart. Karya mencolok ini adalah representasi 
yang agak aneh dari Bowie sebagai makhluk setengah 
manusia setengah anjing. Karena digambarkan dengan 
kelengkapan anatomi yang benar, RCA Records 
segera mengambil keputusan untuk mereproduksi 
terbitan selanjutnya dengan alat kelamin anjing 
di-airbrushed hilang. Versi tidak diubah sampul ini 
dikabarkan bisa mendekati harga $ 10.000. 


Blind Faith - Blind Faith 
(1969) 

Satu-satunya album 
dari grup legendaris ini 
menampilkan seorang 
gadis berusia 11 tahun 
yang topless, dengan pose 
provokatif memegang 
objek sejenis pesawat yang 
bisa diartikan sebagai simbol phallic. Fotografer rock and 
roll Bob Seidenmenn, yang merupakan teman pribadi 
dari anggota band Eric Clapton, menciptakan karya 
seni ini, yang menurut dia seharusnya menggambarkan 
pencapaian kreatif manusia dalam teknologi (diwakili 
oleh pesawat), yang terlahirkan lewat kepolosan 
(diwakili oleh anak). Di Amerika, album ini diedarkan 
ulang dengan sampul pengganti. Sampul asli dikabarkan 
bisa Anda miliki dengan harga diatas $ 15.000. 


BLIND FAITH 


Virgin Killer - The Scorpions 
(1976) 

Satu lagi album yang 
sampulnya diganti karena 
tuduhan eksploitasi anak 
kecil. Tidak mengherankan, 
ini segera digantikan oleh 
sampul baru yang lebih 
dapat diterima, yaitu foto 
band (dalam pose yang agak konyol). Baru-baru ini, 
beberapa anggota band, khususnya mantan gitaris Uli 
Roth, telah menyatakan penyesalan atas sampul asli 
dan dukungan mereka untuk itu. Namun mereka yang 
sudah terlanjur memiliki album bersampul original yang 
‘berdosa’ tersebut, bisa dengan mudah menukarkannya 
dengan siapa pun yang memiliki ribuan dollar. 


Love it to Death - Alice 
Cooper (1971) 

Sampul asli album ini dijuluki 
“The Thumb Cover” oleh 
para penggemar Cooper. 
Foto band di sampul original 
memang memperlihatkan 
Cooper mempertunjukkan 
jempolnya sedemikian rupa 
sehingga terlihat secara 
lintas seperti alat kelaminnya. Sewaktu dirilis oleh 
record label milik Frank Zappa, Straight label, kejahilan 
tersebut tak menjadi masalah. Namun sewaktu label 
ini diambil alih oleh Warner Brothers, edisi re-issue 
album ini disertai oleh sampul yang telah dipermak 
dengan hasil hilangnya jempol kontroversial Cooper. 
Hari ini, sampul asli berjempol dari album tersebut bisa 
mencapai harga super tinggi. 


Holy Wood In the Shadow of the Valley of Death - 
Marilyn Manson (2000) 


Desain sampul album 
asli memperlihatkan 
Manson berpose ala Jesus 
di salib, dengan keadaan 
mengerikan, tanpa dagu 


dan beroleskan darah. 
аги Mayson Manson mengatakan 
F bahwa maksud dari 


gambar tersebut adalah 
memperlihatkan bahwa 
kisah penyaliban Jesus 
memang merupakan 
aksi yang kejam, dan 
dagunya yang hilang 
menggambarkan keadaan 
dunia musik yang penuh 


dengan sensor. Namun publik tetap melihatnya 
sebagai penggambaran dari pemujaan setan, membuat 
banyak pengecer besar menolak untuk menjualnya. 
Akhirnya cover art album ini diganti sewaktu diedar 
ulang. Bisa dibayangkan betapa meningkatnya harga 
album ini dengan cover art yang asli, bila dilihat betapa 
populernya Manson. 


Appetite for Destruction - 
Guns n Roses (1987) 
Sampul asli album ini 
memperlihatkan karya 
seniman ‘low-brow’ Robert 
Williams, dimana terlihat 
situasi pemerkosaan secara 
grafis. Tadinya hal ini 
dibiarkan saja oleh Geffen 
Records, namun setelah 
banyak pengecer besar di Amerika menolak untuk 
menjual album tersebut, barulah mereka mengganti 
desain sampul dengan gambar yang lebih kita kenali 
sebagai “Cross & Skull Cover”. Karya Williams tetap ada 
di sampul album tapi di bagian dalamnya. Harga untuk 
pressing pertama yang disegel dari album ini, dengan 
karya asli pada sampul depan, dapat mencapai $1000 
atau lebih. 


c^ 
kii 
کے‎ 
CX 
= 
= 
c 
= 
=== 


Атогіса - Тһе Black 
Crowes (1994) 

Tentu saja foto bagian 
kemaluan wanita 
yang tertutup dengan 
bikini namun masih 


memperlihatkan beberapa 
helai jembut yang menjadi 
cover art album ini menjadi 
masalah di mata publik. 
Sampul ini pun diganti pada keluaran berikutnya, 
menjadikan sampul asli yang begitu langka tersebut 
menjadi salah satu objek yang paling diincar para 
pencinta musik, terutama penggemar The Black 
Crowes. Harga album dengan sampul original yang 
sebenarnya diambil dari sampul majalah Hustler edisi 
tahun 1976 itu menjadi semakin mahal setiap harinya. 


The Origin of the Feces - 
Type O Negative (1992) 

Mengakhiri daftar ini 
adalah sampul dari album 
band goth-metal Type O 
Negative. Foto di sampul 


memperlihatkan bagian 
bokong seseorang, yang 
dengan sengaja dibuka” 


dengan tangan, mengungkapkan bagian dalam dari 
area pada tubuh manusia tersebut. Sebuah image yang 
meresahkan dan menjijikkan. Roadrunner Records pun 
merasa demikian setelah terlanjur mengedarkannya ke 
beberapa pengecer. Re-issue album tersebut berganti 
desain sampul, membuat desain original-nya secara 
cepat menjadi barang incaran kolektor. Semakin ‘sakit’, 
semakin dikejar.... 


Begitulah daftar beberapa sampul album yang aslinya 
berharga tinggi sekarang ini. Sebetulnya masih 
sangatlah banyak yang memiliki nasib serupa, namun 
tidak bisa semuanya disebut disini. Bagi Anda yang 
gemar membeli LP tua, bukalah mata untuk mencari 
album-album berdesain asli tadi! 


JUNI 2014 


Vol. 6 No. 2 2014 - FREE 


— 


ela залят 


What you read is what you've seen on TV. Make sure you watch BIN TV! 


Setiap Minggu Pkl. 23.00 WIB di ANTV dan setiap Kamis Pkl. 21.30 di MNC Ent. 


ENTERTAINMENT 


— 


BLACK SPOT 


JUNI 2014 


What 

One concept store yang menggabungkan 
antara retails dengan resto. Mengusung 
konsep urban modern, Stockroom 
menghadirkan berbagai pilihan Western 
comfort food dengan presentasi yang 
cantik, unik dan menarik. 


The Look 

Nama Stockroom yang berarti gudang 
penyimpanan, membuat look dari 
restaurant ini terkesan seperti home 
industrial dengan konsep modern. 
Aksen storages dan beberapa raw 
material semakin menguatkan konsep 
Stockroom, yang terasa hangat dan 
nyaman. 


Food and Drink 

Sebagai makanan pembuka, ada 
appetizer khas Meksiko yaitu, Chicken 
Quesadillas, dengan campuran saus 


Е 
| I 


hangat di kedatangan pertama Anda 
di sini. Terbuat dari tortilla flour dengan 
filling cubed chicken dan parutan keju, 
perpaduan antara rasa asam, gurih, 
serta sedikit crunchy yang disajikan 
seperti potongan pizza, cocok untuk 
disantap sebagai pembuka. Selain 
itu, Roast Chicken yang disajikan 
menggunakan grill pan lengkap dengan 
baby potato sebagai side dish-nya juga 
akan memberikan sensasi makan yang 
unik. Anda dapat menikmati makanan 
langsung dari grill pan yang fresh from 
the oven. Presentasi cantik juga berlaku 
untuk Tiramisu, karena disajikan dengan 
menggunakan pot serta artificial grass, 
juga aksen gummy warm dan sentuhan 
chocolate soil sebagai topping membuat 
sayang untuk menyantap dessert cantik 
ini. Sementara, lots of unique variety 
of their milkshake juga tidak boleh 
ketinggalan. Milkshake dengan pilihan 


Popcorn, Snickers, hingga Smores 
adalah menu minuman andalan yang 
patut dicoba. 


>> Belle Point, Jin. Kemang Selatan 8 no. 
55А, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730 
| Telp: +6281294783931, +62217190393 | 
Buka: Minggu — Kamis, 12.00 — 22.00 WIB, 
Jumat — Sabtu 12.00 — 01.00 WIB| Kisaran 
Harga: Rp 18.000 — 115.000 | twitter: @ 
stockroomjkt | Instagram: @stockroomjkt 
| FB Fan Page: Stockroom: Trade & Dishes 


Tiramisu 


9 
YY 


STOCKROOM: 
TRADE 
&DISHE 


tartar dan salsa akan menjadi sambutan seperti 


“Awalnya saya kan solo, untuk formasi seperti ini 
itu terbentuknya sekitar tahun 2010. Waktu itu 
ada sebuah event musik, dan kami didaulat untuk 
bermain bareng almarhum Utha Likumahuwa. 
Sebenarnya sudah lama memang pengen buat 
brass band seperti sekarang," cerita Leonardo, 
si vokalis di sebuah studio di Jakarta. Leonardo 
& His Impeccable Six hadir meramaikan skena 
musik lokal dengan kemasan unik. Membawa 
para pendengarnya kembali ke tahun 50-an, 


KitKat Green tea, 


Regal, 


banyak dipenuhi dengan bau-bau swing jazz 
klasik, suara rendah berpadu dengan terompet. 
Membawa sedikit sesuatu dari masa lalu dan 
mengaplikasikannya dengan tepat di masa 
sekarang memang selalu terasa manis. 


Mirrors, yang waktu diluncurkan sengaja dibuat free 
download berhasil menarik minat para pecinta musik, 
terbukti dengan sebanyak 10.000 lebih unduhan. 
Mirrors merupakan sebuah cover album lagu-lagu yang 
meng-influence mereka, yang sering mereka bawakan 


Roast Chicken 


Regal Milkshake 


BLACKOUSTIC 


ketika mereka sedang tampil di setiap pagelaran musik. 
Selanjutnya, Built To Race juga mendapat respon yang 
baik. Leonardo menjelaskan kalau masing-masing 
personel dari Leonardo & His Impeccable Six memang 
menyukai hal-hal yang rare, dan mereka ingin album- 
album yang mereka hasilkan sifatnya memorable bagi 
para pendengarnya dan bagi mereka sendiri. 


JUNI 2014 


INNOVATIVE DOUBLE FILTER 


worde 


Stanl 
DJARUM A Kubrick. HARE YOUR 
BLACK 112 WINNING MOMENTS! 
| Celebrate the passion for football! Show your love for the game; 
PERINGATAN: share your winning momenis with 
MEROKOK MEMBUNUHMU Join and play the most entertaining and fun game fo celebrate the 


world’s biggest football event. 


Kampung Betawi Setu Babakan = 
Coba datang ke daerah Srengseng Sawah di Jagakarsa 
dan rasakan budaya Betawi asli yang masih sangat kental 
dilestarikan oleh warga sana. Dari makanan sampai 
kebiasaan-kebiasaan yang biasa ada di kebudayaan Betawi. PLAY IT ON 

ө‏ ° ا 


FOLLOW US @freemagz free! magazine @freemagz 


Find out the swift news update 
on event, music and lifestyle on 
www.blackxperience.com 
and don't forget totune in to 
our Ж www.facebook.com/ 
blackinnews and follow our x 
(8. blackinnews . 


< X 1) www.youtube.com/user/sasaseno @ = 


=" Apps [Lj Download [Bj Email (1 News Photography Di Social Media LJ Other Bookmarks 
You Tube =” a Upload 42-  mangmotygmai com a YA 


FAC E 2 FAC E ft Wnatto Watch 


My Channel 


a 
fg My Subscriptions 


А History 


SACHA i Q watch Later 


A side of Indonesia = 
STEVENSON | | gon 


PLAYLISTS 

16 Liked videos Sacha Stevenson Subscribed © 17689! 

SUBSCRIPTIONS Home Videos Piaylisis Channels Discussion About | Газ your Ciecles suhnerihad hk 1 

э Sacha Stevenson 

« GameTrailers Channel Trailer: (Me + Indonesia) = Featured Channels 
(thesa funny videos) 

a gamespot Aron Ashab 


B o 


- Macninima 


Ф) Dancetippinomi... 


© Browse channeis 


417,278 views 3 months ago 


if you miss Indonesia, if you've ever lived in 
Indonesia, If you live in Indonesia now, you are 
probably going to get a kick out of these 
videos 


On this channel | basically talk about and act 
out funny stuff | have seen while living here 
(2001 -present) 


The cases | re-enact involve those who clai.. 


% Subscribe 


skinnyindonesian24 Di 
ас! Subscribe 


ЛЕ Raditya Dika — 
z Subscribe 
d MrJasonDaniels 
> Subscribe 


1) Manage subscriptions 0:13 Read more Nessie Judgo 
Subscribe 


Teks : Mikhail — Foto : Moty 


FACE2FACE 


CAST OF "SELAMAT 
PAGI, MALAM" 


ADINA WIRASTI [MARISSA ANITA | 
AHE CLOCK: ` 
: CER ) 
J 1 yu I ls 
ү / 
| 9 
INA PANGGABEAN TRISA TRIANDESA | 


“| DAYU WIJANTO 


KOTA METROPOLITAN MELANKOLIS 


New Balance Concept Store : 
Mall Kota Kasablanka * mall @ alam sutera * Pondok Indah Mall 1 - Lippo Mall Kuta Bali * Discovery Shopping Mall Bali 


Also available at : 
Planetsports : Senayan City * Lotte Shopping Avenue + Pondok Indah Mall 2 + Tunjungan Plaza 3 Surabaya 


Ө www.planetsports.net/newbalance @ New Balance Indonesia @ @NewBalanceindo (8) @NewBalance Indo 


What 

Food Truck yang menggunakan mobil klasik, chevy 1941 asal Amerika Selatan. Asal 
mobil inilah yang kemudian menginspirasi Loco Mama untuk membuat food truck yang 
menawarkan makanan ringan khas Мехїсо seperti burrito, guesadilla dan nachos. 


The Look 

Vintage and classic. Mobil Chevy yang digunakan dimodifikasi ulang dengan dominasi 
warna orange, dimana terdapat open kitchen di bagian belakang lengkap dengan dua 
jendela penutup yang memungkinkan customer memesan dari segala sisi. Serta terdapat 
beberapa bangku disekitar truck yang berkapasitas hingga 30 orang. 


The Crowd 
Young, adult, local, family, and some expatriate. 


Food and Drink 

Food truck yang menawarkan Мехїсап street food. Terdapat makanan khas Мехїсо 
seperti Burrito, Nachos, dan Quesadilla. Terdapat 2 jenis pilihan burrito yaitu Burrito 
Wrap dan Burrito Bowl dan yang spesial adalah menu Burrito Bowl. Burrito Bowl 
dikenal juga dengan Naked Burrito, makanan ini disediakan bagi Anda yang tidak 
terlalu gemar dengan kulit tortilla. Burrito Bowl disediakan dengan menggunakanplastic 
bowl yang berisikan nasi campuran dari cilantro & lime serta beberapa standard filling 
seperti lettuce, onion, dan paprika. Tapi, jika Anda ingin menambahkan lauk tambahan, 
terdapat pilihan Lengua atau lidah sapi, Carne atau daging sapi dan Pollo atau ayam. 
Bedanya dengan Burrito Wrap, mereka menggunakan kulit tortilla untuk membungkus 
filling burrito. Begitu juga dengan Quesadilla, makanan berbentuk bulat seperti pizza 
ini diisi dengan menggunakan cheese dan mozzarella. Hidangan berisi 8 potong ini bisa 
juga dipesan sesuai selera dengan menggunakan extra meat seperti lengua, carne dan 
pollo. Sementara penggemar makanan manis, Mexican S'mores juga wajib dicoba! 
Kripik nachos yang dishake dengan menggunakan cinnamon powder, disajikan dengan 
chocolate sauce, chocolate chip dan beberapa butir marshmallow. Meskipun sedikit aneh, 
tetapi nachos manis ini tidak kalah lezat dengan dessert lain dari western restaurant. 


free says! 
Good food, great service. After all.. jBuen provecho! 


B Rp. 35. ooo — Rp. 45. ooo 
@locomamaburrito 

@locomamaburrito 

H fb.com/ Loco Mama Burrito 


@ Л. Kemang Raya no.17, JakSel 

A 

a 08183494281 
Wednesday - Thursday: 7 pm - 11 pm 
Friday - Saturday: 7 pm - 1 am 
Sunday: 11.00 – 21.00 WIB 


JKT BGT ISSUE 


What 
Pastry Truck yang menyediakan beragam jenis pastry bercita rasa tinggi. Kenapa 
bisa begitu? Karena Retro Gourmet meng-hire chef dari beberapa restaurant 
dan hotel bintang lima untuk bekerja sama mengerjakan bisnis ini, serta tidak 
tanggung-tanggung mengajak Patrick Farjas, seorang Master Chef asal Perancis 
untuk membuat beberapa karya premium pastry in truck. 


The Look 
Shocking pink. Warna ini dipilih supaya terlihat menonjol dan membuat orang 
penasaran dengan apa yang mereka tawarkan. 


The Crowd 
Middle-upper, local, family, women, groups, and event's crowd. 


Food and Drink 

Ternyata tidak hanya street food ataupun snacks yang ditawarkan di dalam sebuah 
truck, tetapi traditional! pastry-pun juga ada di jalanan berkeliling mengunjungi 
Anda. Dengan nama-nama yang cukup eye catchy, Retro Gourmet menawarkan 
kurang lebih 30 jenis ragam pastry. Diantaranya, hot dog yang mereka namakan 
Rock The Buns, kemudian ada juga their tasty bread pudding called Disco-Fever 
Pudding, serta cookies ringan dan renyah yang mereka sebut Boost The Mood 
Cookies untuk coffee cookies dan Sunrise Cookies untuk lemon cookies. Ada juga 
guiche yang menjadi favorit, Revolutionaire Ouiche, campuran guiche Lorraine 
dengan keju, dan New-Wave Quiche yang berisikan sayur bayam atau jamur. 
Dan benar saja, guiche yang mereka buat memiliki kulit yang sangat tasty dan 
renyah sehingga akan membuat Anda ketagihan. Begitupun dengan ReGo Mozza 
Sandwich, subway sandwich dengan fresh ingredients seperti lettuce, tomatoes, 
mozzarella cheese, dan ham yang dibungkus oleh sepotong baguette yang renyah 
pas untuk di take-away dan dinikmati pada malam hari. Bagi penggemar sweet 
pastry, Heart-Melting Chocolat Almond Tart dan New-York Cheese Tart which 
definitely not cheesy juga merupakan pastry yang harus dicoba! Pie Tart ini kaya 
akan rasa, dijamin Anda akan menikmati setiap gigitannya. 


free says! 

Go check their Twitter account! Karena mereka tidak memiliki permanent spot untuk 
berjualan sehingga Anda harus sigap untuk mencari di mana Retro Gourmet berada 
setiap harinya. 


[3 @Retro Gourmet 
@Retro Gourmet 
fb.com/Retro.Gourmet.Foodtruck 


e 0828 1707 2838 — 0828 1707 2839 
ЕП Monday - Sunday: 8 ат - 11 рт 
El Rp. 5.000 — Rp. 3.000 


18 JUNI 2014 


Teks : Nicky | Foto : Deo, Mothy 


Food truck dengan konsep street food dari Korea. Street Ramyun memilih makanan 
Korea karena merasa banyak orang harus pergi ke restaurant yang cukup mahal untuk 
mendapatkan pengalaman menikmati hidangan Korea. Street Ramyun hadir menawarkan 
beragam street food asal Korea dengan specialty Ramyun atau Ramen dalam bahasa 
Jepang dan Mie dalam bahasa Indonesia. 


The Look 

Full Entertainment on Screen! Dengan TV sebesar 32inch pengunjung dapat menikmati 
berbagai hiburan video clips dari boy band, girl band, dan artis-artis Korea lainnya dengan 
kualitas HD sambil menikmati pesanan Anda. 


The Crowd 
Local, family, adult, teenagers and some K-pop lovers. 


Food and Drink 

Salah satu yang menjadi favorit disini adalah Beef Ramyun. Sajian mie kuah dengan 
garnish wortel, jagung, tauge, jamur, seaweed dan telur serta dilengkapi dengan beef 
sebagai toppingnya. Tetapi selain beef masih ada 7 pilihan topping lainnya seperti Chicken, 
Original, Cheese, Shrimp Ball, Fish Ball, Kimchi, dan Ebi. Hidangan Ramyun ini semakin 
menarik karena disajikan diatas panci yang lucu dan unik. Konon, kata pemiliknya 
Ramyun asal Korea aslinya memang dihidangkan di atas panci. Begitupun dengan menu 
Bimbimbap, hidangan nasi ini disajikan diatas hot clay pot berisikan wortel, tauge, 
bayam, timun, jamur, dan sunny side egg yang ditata rapi sebelum Anda mengaduknya 
untuk disantap. Kimchi, si makanan tersohor asal Korea juga ada disini. Makanan yang 
terdiri dari lobak, sawi putih, wortel, dan rempah-rempah ini di fermentasi dulu selama 6 
bulan sebelum disajikan. Harga yang ditawarkan untuk Kimchi juga sangat murah, hanya 
10.000 Rupiah! 


Free says! 
Calling all the K-pop lovers to gathered, eat, get entertained, and make new friends. 


[3 @street ramyun 
@street ramyun 
Street Ramyun fanpage 


Da. Raya Soepomo no. 105, Tebet, Jaksel 
® о811 8оо 3223 

ЕҢ Monday - Sunday: 7 pm - 12 pm 

FJ Рр. 3-000 - Rp. зо. ooo 


What 

Well known as the very first tacos on wheel in town. Dengan menggunakan sebuah 
truck besar yang berisi mini kitchen, taco truck menawarkan beragam pilihan Mexican 
food yang juga menyelipkan menu vegetarian di dalamnya. 


The Look 
Truck besar berwarna putih dengan display berbagai pilihan menu Mexican food yang 
akan memudahkan Anda dalam memilih makanan seperti apa yang akan Anda order. 


The Crowd 
Local, food-enthusiast, young, teenagers and a few families. 


Food and Drink 

Food truck ini cukup serius dalam menjalankan bisnisnya di bidang Mexican street 
food. Anda akan dimanjakan dengan pilihan menu Mexican street food seperti Tacos, 
Burrito, Quesadilla, Nachos hingga Churros. Untuk menu tacos, ada 2 pilihan 
kulit yaitu crispy tacos dan soft tacos. Menu yang wajib dicoba untuk tacos adalah 
Crispy Beef Tacos, berisikan lettuce, onion, sour cream, keju, beef, dan salsa sauce ini 
disajikan diatas lengkungan crispy tacos yang renyah yang dibuat dari adonan tortilla 
jagung. Untuk filling dalam menu tacos, Taco Truck menyediakan pilihan beef, chicken 
dan beberapa special filling seperti bulgogi beef, teriyaki chicken, rendang asada. 
Omong-omong soal Mexican food, tidak afdol jika tidak mencicipi Nachos! Nachos 
adalah makanan khas Mexico yang pada dasarnya dibuat dari keripik tortilla yang 
disiram saus keju (nacho cheese) atau salsa, Taco Truck memberikan sedikit variasi 
dengan menambahkan kacang merah, jalapeno, sour cream, dan beberapa minced 
beef yang mereka namakan Classic Grill Beef Nachos. Dihidangkan dalam sekotak 
plastic bowl yang cukup besar, cocok sebagai sharing food. 


free! Says 
Wise man says, life without Mexican food is like no life at all. So, hurry up try once! 


$ Rp. 5. ooo — Rp. 45. 000 
[3 @TacoTruckIndo 
tacotruckindo 


@ Л. Raya Pluit Sakti 
T 0877 8086 7888 
[31] Monday - Sunday: 5 pm - 10. 30 pm 


Baru! ANZ MasterCard Titanium 


Semua transaksimu di mana saja 
bisa belanja online 
gratis sesukamu g 


18 JUNI 2014 


Sebuah kartu kredit untuk semua transaksi Anda, apa saja di mana saja yang memberikan 


keistimewaan dalam melakukan transaksi online 


ER 


ж - 
We live in your world ЖЕ día 


JKT BGT ISSUE 


>š 
E 
NIGHTLIFE 


d 


* 
RIVA 


GRILL BAR AND TERRACE 


What 

Di tahun 2014 ini, Riva kembali hadir dengan merenovasi ulang interiornya 
serta me-rebranding dirinya sebagai grill and bar restaurant. Dengan kualitas 
pelayanan serta hidangan hotel bintang 5, Anda akan diajak untuk bersantai usai 
seharian berkutat dengan kesibukan Anda. 


THE MOMO 


RESTAURANT AND BAR 


What 
Momo yang dalam bahasa Jepang berarti buah peach, it's a new modern izakaya & 
gourmet cocktail place at Senopati street. Izakaya itself is a type of Japanese drinking 
establishment which also serves food to accompany the drinks. 


The Look 
Simply modern. Terlihat dari pemilihan furniture seperti meja dan kursi kayu yang simple 
ditambah pernak-pernik ala Jepang seperti artwork Geisha yang tengah memetik 
buah peach di bagian depan restaurant. Design bar yang modern juga menjadi pusat 
perhatian begitu memasuki restaurant ini. 


The Look 
Anda akan disambut dengan dominasi wine cabinet ketika memasuki main 
dining room with their open kitchen. Kesan modern kontemporer juga telihat dari 
dominasi warna coklat caramel di semua sisinya. Anda bisa bebas memilih salah 
satu dari enam bagian yang ada seperti lounge, bar, terrace yang bergaya hawai 
dengan view swimming pool, wine corner, dining area, dan private dining area. 


Best Table 
It depends on what kind of ambience you're looking for. Jika menginginkan suasana hip 
yang tentunya ramai silahkan menikamti deretan table di depan bar, sebaliknya jika 
Anda mencari suasana yang lebih private, silahkan turun ke lantai bawah dan dapatkan 
suasana yang lebih tenang. 


Best Table 
Their outdoor terrace! Rasakan nikmatnya menikmati suasana santai yang mereka 
ciptakan meski sedang berada si tengah kebisingan kota Jakarta. 


The Food and Drink 
You gotta try their various cocktails and wine for sure. Penggemar Vodka, coba 
cicipi Mint Creme Brulee with Kahlua Baileys, Vanilla Syrup, Peppermint Syrup 
and Vodka, so sweet and unigue! Untuk para penggemar cokcktails yang tidak 
begitu strong, Vanilla Afogato akan jadi pilihan yang tepat. Baileys, Kahlua, 
Espresso dan Vanilla ice cream di-blend menjadi sebuah minuman yang nikmat! 
Sebagai teman hangout Anda, Riva Gourmet Pizza adalah menu yang tidak 
boleh Anda lewatkan! Sebagai menu penutup sekaligus pencuci mulut, Apple 
Tarte which completely served with rum raisin ice cream milik riva ini also tastes 
s0 delicious! 


The Food and Drinks 
For starters, Chicken Nanban dengan saus tartar homemade pas untuk mengawali 
perjalanan kuliner Anda disini. Momo Beef Hot Pot sepertinya menjadi menu yang 
wajib Anda coba. Dengan porsi yang bisa dinikmati berdua ini, Anda akan disajikan sliced 
premium beef with vegetables dengan pilihan kuah miso atau spicy miso broth. Truffle 
Prime Beef Bowl atau Momo Roll juga bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Friendly 
reminder, Izakaya are also а casual place for after-work drinking, so don't forget to order 
some cocktails from the bar. Spiced Caipirinha with specially infused Sagatiba Cachaca 
and lemon memiliki rasa dan wangi herb yang unik. What Woman Want juga bisa 
menjadi jawaban cocktail bagi para perempuan yang menyukai strawberry. Satu lagi 
yang tidak boleh Anda lewatkan adalah mencicipi dessert mereka Bengbeng Cake with 
Vanilla Ice Cream atau Yakult Panna Cota, so yummy yet a little bit pricey. 


free! Says 
It’s а great venue to dine, drink, and party! 


free! Says JI. Casablanca kav. 18 Jakarta @riva_grillnbar 
Not your usual modern izakaya & gourmet cocktail! - 021 8282 000 @rivagrillnbar 
Е: Monday - Sunday: 10 am - 1 ат Riva grill Баг & terrace 


Teks: Jacquiline | Foto: Deodotus Alvika, Michael Timothy 


Jl. Senopati Raya No. 92 Kebayoran Food: Rp. 40.000 — Rp. 180.000 Food: Rp. 65.000 — Rp. 1.245.000 
Baru, JakSel Drinks: Rp. 30.000 — Rp. 45.000 = Drinks Rp 35.000 — Rp 60.000 
021 - 739 7459 Alcohol Drinks: Rp. 100.000 — Rp. 150.000 m - 

Sun - Thurs: 11 am – 11 pm @themomogram 

Fri & Sat: 11 am -12 pm Facebook.com/momosenopati 


NICOLE'S 


KITCHEN AND LOUNGE 


What 

Sebuah alternative tempat yang sangat menyenangkan untuk lari dari 
kebisingan kota besar dan menikmati udara segar di daerah pegunungan. 
Tidak hanya memanjakan mata, lidah Anda pun akan dimanjakan ketika 
menikmati makanan dan minuman yang mereka sediakan. 


1 Hard Rockers 


The Look 

So calm and simple. Dominasi warna putih pada hampir seluruh furniture akan 
menjadi perhatian Anda begitu memasuki Nicole's Lounge pada lantai atas. 
Seperti sedang berada di rumah kaca, the glass roof and sliding windows all 
over the place will allowing the bright sunshine and breezy wind to enter the 
room. 


Best Table 
Their outdoor table and rattan sofa. Try to get in there before sunset so you'll get 
to enjoy the afternoon and evening ambience. 


The Food and Drinks 

Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Puncak, siapkan 
perut Anda untuk menikmati berbagai pilihan makanan western Asian fusion 
dari Nicole's Kitchen & Lounge. Awali dengan dengan makanan pembuka 
seperti Mushroom Cream Soup dan Crispy Enoki with Chocolate Sauce. 
Beralih ke main course, Anda wajib mencoba Grilled Chicken with Sambal 
Matah on Rice dan Australian Sirloin Steak, not to exaggerate, but the food 
are well seasoned! Untuk minuman, terdapat berbagai pilihan minuman 
herbal menarik (well, you can call it jamu”) seperti Tamarind Slush dan Sexy 
Rosella yang bisa Anda temukan khasiatnya pada buku menu! Sementara 
untuk mocktails, Cosmo Street 69" dan Маху Fuzzy Punch yang masing- 
masing kaya dengan rasa buah sangat tepat untuk menyegarkan siang Anda. 
Jika sudah beranjak sore, what's the harm enjoying a bottle of beer or a glass of 
wine while looking on a good scenery? 


free! Says 

It's a modern place to enjoy Puncak beautiful scenery! 
Jl. Raya Cipanas, Hanjawar 1, Food: Rp. 30.000 — Rp. 125.000 Your Lifestyle & Entertainment Station Your Lifestyle & Entertainment Station 
Cimacan, Puncak, Jawa Barat Drinks: Rp. 15.000 — Rp. 50.000 www. hardrockfm. com 4 w'ww.hardrockfrm.com 
(Kampoeng Brasco Factory Outlet) @nicoles kitchenlounge W chardrockim LE srs Hard Rock FM (Waza № shor im | Hare Hard Rock FM 
0877 5418 1433 / 0878 8360 0808 Nicoles Kitchen Lounge 
Sunday- Friday: 10 am – 10 pm ! 
Saturday: 10 am – 12 pm | 


м .. 
МЕЧУ РТ 
..... 


18 JUNI 2014 JKT BGT ISSUE 


| ааш 


NAVIGATOR 


JUN 
ELEC RO 


ELECTRO RUN 2014 


Electro Run 2014 adalah lomba lari skm 
di malam hari yang dimeriahkan dengan 
lampu artistic dan hiburan music. Event 
ini diselenggarakan oleh Ismaya Live 
berkeja sama dengan Mesarace, yang 
pernah mengadakan event sebelumnya 
yaitu The Color Run. Bagi Anda yang 
ingin mendaftar dalam event tersebut 
silahkan saja kunjungi di Pizzaebirra 
Jakarta, Pizzaebirra Bandung dan 
Kitchenette Bali. Pendaftaran di buka 
dari 16 April — 7 Juni. 

21 Juni 2014 

Tempat : Parkir Timur Senayan 


Harga : Normal Rp.250.000, VIP 
Rp.500.000 


Info : www.electro-run.com 


Siapa yang tidak mengenal arti 
seperti Afgan, Sammy, dan Marcell. 
Mereka akan berkonser bersama-sama 
dalam acara mahakarya 3Composer. 
Tidak hanya mereka saja yang akan 
berkonser dalam acara tersebut, 
masih ada beberapa nama yang akan 
membuka event tersebut antara lain 
yaitu : Dua Arka, Regina Poetiray, The 
Voice of Harmony, serta di iringi oleh 
musisi orchestra Faizal & Friends. Jadi 
jangan sampai melewatkan event 
yang spektakuler yang jarang terjadi di 
panggu hiburan. 


18 Juni 2014 


Tempat : Theater Nusa Indah, Balai 
Kartini Jakarta 


Harga : Rp.300.000-Rp.1.500.000 


Info : www.rajakarcis.com 


GERN 


60 JKT BGT ISSUE 


Buat para penggemar Christian Bautista 
Anda bisa merasa bahagia, karena dalam 
waktu dekat lagi Christian Bautista akan 
kembali ke Indonesia mengadakan 
konser lagi, dan kali ini Christian 
Bautistas akan berkolaborasi dengan 
artis Indonesia. Jadi tunggu apa lagi 
segeralah membeli tiketnya yang telah 
bisa di beli dari sekarang. 


23 Juni 2014 

Tempat : Prive FX Sudirman, Jakarta 
Harga : Rp.495.000 — Rp.2.750.000 
Info : Info@rigeldinamika.com 


BCA Indonesia Open Metlife BWF Wold 
Super Series Premier merupakan event 
bultangkis yang sangat akbar yang akan 
di selenggarakan di Indonesia. Event 
ini akan di ikutin perserta dari seluruh 
dunia. Jadi bagi anda pecinta olahraga 
bulutangkis, dan event ini merupakan 
event terbesar yang pertama kali di 
selenggarakan di Indonesia. 


17-22 Juni 2014 
Tempat : Istora Senayan, Jakarta 
Info : 


EVENT 


Ubud Village Jazz Festival merupakan 
event tahunan yang di adakan di Bali, 
acara ini akan menghadirkan sejumlah 
musisi jazz ternama. Wishlist-Artis 
lineup di tahun ini diantarannya yaitu 
: Gilad Hekselman trio, Dian Pratiwi 
and Uwe Plath, Astrid Sulaiman and 
Yuri Mahatma, KANELOP, Widi Noor 
Answara, Erica Tucceri and Underground 
Jazz Movement, dan Deborah Carter. 
Inilah live musik performances yang 
ditunggu-tunggu oleh pecinta musik 
Jazz khususnya yang berdomisili di Bali. 


8-9 Agustus 2014 


Tempat : Agung Rai Museum Art 
(ARMA) JI. Raya Pengosekan, Bali 


Harga : Rp.350.000 


Info : www.ubudvillagejazzfestival. 
com 


AFA - Anime Festival Asia telah 
menyatukan penggemar J-Culture sejak 
2008 dan ditahun 2014 ini mereka akan 
kembali lagi di Indonesia dan Singapura 
dengan kejutan dan program terbaru dan 
menarik lainnya. Festival yang penuh 
dengan tema Jepang ini pastinya akan 
membuat para penggemar J-Culture 
bahagia, karena hanya di acara inilah 
semua hal yang mereka inginkan bisa 
terealisasi di satu tempat, satu waktu 
dan satu komunitas. 


15-17 Agustus 2014 


Tempat : Jakarta Convention Center 


(JCC) 
Info : Facebook : AFA-ANIME FESTIVAL 
ASIA 


35TH BALI KITE FESTIVAL (FESTIVAL LAYANG-LAYANG BALI KE-35) 


Bali Kite Festival adalah sebuah festival 
layang-layang internasional, diadakan 
setiap tahun setiap bulan Juli di wilayah 
Padang Galak Sanur. Layang-layang 
tradisional raksasa, empat meter 
dengan lebar dan hampir sepuluh 
meter panjangnya, yang dibuat dan 
diterbangkan kompetitif oleh tim-tim 
yang berasal dari desa-desa di Denpasar. 
Acara ini adalah festival keagamaan 


musiman mengirimkan permohonan 
kepada dewa-dewa Hindu untuk 
tanaman dan panen berlimpah, dan 
benar-benar adalah pesta untuk semua 
panca indera. 


27 Juli 2014 
Tempat : Sanur Beach, Bali 
Info : info@baliculturegov.com 


18 JUNI 2014 


EVENT 


Æ 11" JAKARTA 


WEDDING 
FESTIVAL 


JAKARTA CONVENTION CENTER 


JAKARTA WEDDING FESTIVAL 2014 


#THOUSAND 
OTHER PRIZES 


Soga 


Ini adalah pameran The 6" Internasional 
Exhibition dan Conference untuk 
produk dan jasa Kosmetik, skincare, 
Fragrance dan produk rambut. Peralatan 
dan kemasan teknologi. Sebuah 
pameran kecantikan dan kesehatan 
khusus dengan segala produk terbaru 
serta informasi terbaik. Pameran ini 
dijadwalkan berlangsung pada tanggal 
27 Agustus sampai dengan 30 Agustus 


NAVIGATOR 


Indonesia Spa and Wellness Expo & 
Festival yaitu pameran da festival 
industry dan produk-produk spa 
internasional yang menggabungkan 
mind, body, dan spirit (pikiram, tubuh, 
dan jiwa) yang akan dilaksanakan 
pertama kalinya di Bali. Acara ini 
melibatkan sekitar 200 exhibitor dan 
lebih dari 1000 peserta dari domestic 
dan internasional serta 45 pembicara 
dari dalam dan luar negeri, yang dan 
menghadirkan pembicara utama Mr. 
Deepak Chopra. 


25 — 28 September 2014 


Tempat: Bali International Convention 


2014 di JlExpo Kemayoran Jakarta. Dan Center, Nusa Dua, Bali — Indonesia 
2014 akan menampilkan koleksi-koleksi ^ produk-produk yang akan dipamerkan 
para vendor pernikahan tradisional antara lain : Cosmetic, Professional 
dan internasional. Ratusan vendor siap Equipments And Accessories For Beauty 
menerima kehadiran Anda disana nanti, salons, Devices For Figure Correction 


jangan lewatkan. dan masih banyak lagi. 


Radyatama dan Weddingku kembali 
bekerjasama di tahun ini menggelar 
sebuah pameran pernikahan berjudul 
Jakarta Wedding Festival 2014. Ini adalah 
sebuah wedding festival terbesar dan 
terlengkap di Asia yang rencananya 
akan berlangsung selama tiga hari 
mulai dari tanggal 22 agustus sampai 
dengan 24 agustus 2014 yang akan 
mengambil lokasi di Jakarta Convention 
Center (JCC). Jakarta Wedding Festival 


Info: www.iswef.com 


Harga: USD 150 - 450 


22-24 Agustus 2014 27-30 Agustus 2014 


Tempat : Jakarta Convention Center 
(JCC) 

Info : Jessica@radyatama.com/ 
contactus@weddingku.com 


Tempat : JlExpo Kemayoran Jakarta 
Info : info@kristamedia.com 


FOUN, 
eng 9, 


— A COLECTIVE METAK BRACE — 


LEVEL П 


LD 
ICCER 2014 


E 13 JUNE - 14 JULY 
: JOIN US TO ENJOY 
ج‎ ERY MATCH 
RSVP : 0812- 1261-1708 | 021-5140-1017 
KAWASAN NIAGA TERPADU SUDIRMAN (SCBD) LOT 8 JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 52-53 JAKARTA SELATAN 12190 
WWW.THEFOUNDRYS.COM n The Foundry no8 @foundryg М arounarys — Y @LevEL и 
18 JUNI 2014 JKT BOT ISSUE fg 


> OBVIOUS CHILD 
Director : Gillian Robespierre 
Cast : Jenny Slate, Jake Lacy, 
Gaby Hoffmann 


Obvious Child yang terpilih menjadi 
Official Selection di Sundance Film 
Festival 2014 ini berkisah tentang stand 
up comedian Donna Stern (Jenny Slate), 
yang pada hari Valentine mengalami 
beberapa hal yang mengubah hidupnya. 
Hubungannya dengan sang kekasih baru 
saja berakhir, kemudian ia kehilangan 
pekerjaan, dan pada saat yang bersamaan 
ia berkenalan dengan seseorang yang 
kemudian menjadi kencan satu malamnya, 
dan berakhir dengan kehamilan dirinya. 
Didukung oleh akting yang luar biasa dari 
Jenny Slate, yang pada kehidupan nyata 
adalah juga seorang stand up comedian, 
film independen ini adalah salah satu 
yang ditunggu-tunggu penayangannya di 
bioskop Amerika setelah kemunculannya 
di Sundance awal tahun ini. Obvious Child 
mulai ditayangkan di Amerika pada 6 Juni 


» TRACKS 
Director : John Curran 
Cast : Mia Wasikowska, Adam Driver 


Sebuah drama dengan budget $12 
juta, diadaptasi dari kisah nyata Robyn 
Davidson yang sebelumnya dibukukan 
sebagai autobiografi. Berkisah tentang 
perjalanan penulis Robyn Davidson (Mia 
Wasikowksa), pada tahun 1977 selama 
sembilan bulan di gurun Australia, 
dengan hanya berkendara unta. Dalam 
perjalanannya ia berjumpa Rick Smolan 
(Adam Driver), seorang fotografer 
National Geographic yang akhirnya turut 
mendokumentasikan  perjalananannya. 
Peran Robyn Davidson yang akhirnya 
didapatkan oleh Wasikowska ini 
sebelumnya hampir jatuh ke tangan 
Julia Roberts, sedangkan Driver yang 
sebelumnya dikenal lewat serial televisi 
Girls mendapatkan peran sebagai Rick 
Smolan. Tracks pertama kali ditayangkan 
untuk kalangan terbatas di Toronto Film 


> THETRIP TO ITALY 
Director : Michael Winterbottom 
Cast : Steve Coogan, Rob Brydon 


Empat tahun lalu sutradara Michael 
Winterbottom mengangkat serial The Trip 
ke layar lebar, mengenai kisah tentang 
dua orang komedian yang bertualang 
keliling Inggris untuk mendapatkan 
pengalaman kuliner yang unik, dengan 
cerita-cerita yang tidak dialami orang 
sehari-hari. Steve Coogan dan Rob Brydon 
kembali dipertemukan lewat The Trip 
To Italy, lewat arahan Winterbottom, 
kali ini mereka berkeliling Italia dengan 
pengalaman kuliner yang lebih menarik 
dibandingkan judul sebelumnya. Film ini 
juga mengisahkan persahabatan kedua 
karakter utamanya, dengan menampilan 
keindahan panorama Italia dan berbagai 
shot menarik tentang wisata kuliner 
daerah setempat. Seperti juga judul 
pertamanya, The Trip To Italy kembali 
diangkat ke layar lebar dan ditayangkan di 


> WHAT IF 
Director : Michael Dowse 
Cast : Daniel Radcliffe, Zoe Kazan, 
Adam Driver 


What If diangkat dari skenario karya 
T.J. Dawe dan Michael Rinaldi berjudul 
Cigars And Toothpaste. Berkisah tentang 
Wallace (Daniel Radcliffe) yang jatuh 
cinta pada seorang wanita yang telah 
memiliki kekasih, Chantry (Zoe Kazan), 
yang akhirnya membuat mereka 
terjebak dalam situasi friend zone. Peran 
Wallace sebelumnya nyaris diberikan 
pada Cassey Affleck, sebelum akhirnya 
diputuskan bahwa Radcliffe yang akan 
memerankannya. What If meninggalkan 
pesan sekaligus pertanyaan bagi 
penontonnya yaitu, bagaimana jika 
soulmate Anda sesungguhnya adalah 
sahabat Anda sendiri? Film komedi 
romantis ini pertama kali ditayangkan 
di Toronto International Film Festival 
2013, dengan judul The F Word pada 
awalnya. Dinominasikan untuk Best 


2014. 


CHARLES 
McCARRY 


LA 


THE 


SHANGHAI 
FACTOR 


|62) JKT BGT ISSUE 


International Festival 2013 dan Venice Sundance Film Festival pada Januari 2014, Picture di 274 Canadian Screen Awards, 
International Film Festival 2013, sebelum dan akan ditayangkan di bioskop Amerika dan memenangkan penghargaan untuk 
akhirnya akan ditayangkan untuk umum mulai 15 Agustus 2014. Adapted Screenplay. What If ditayangkan 
di Amerika sejak 23 Mei 2014. di bioskop Amerika pada 22 Agustus 2014. 


> THE SHANGHAI FAC 


Charles McCarry 


Narator kisah ini adalah seorang mata-mata berkebangsaan Amerika di Cina yang sedang menjalankan misinya untuk meningkatkan kemampuannya 
berbahasa Mandarin sekaligus berbaur semaksimal mungkin ke dalam masyarakat Shanghai. Sebuah pertemuan dengan seorang wanita setempat 
akhirnya membuat sang mata-mata Amerika terlibat dalam sebuah hubungan cinta, dengan seorang kekasih baru yang juga menjadi guru bahasa 
Mandarin yang sempurna untuknya meskipun ia berasumsi bahwa kekasihnya bekerja untuk Guoanbu, sebuah badan mata-mata Cina ala CIA, dan 
dirinya akhirnnya menjadi sasaran empuk untuk diawasi oleh mereka. 

“The Shanghai Factor” bukan semata-mata aksi thriller ala blockbuster dengan baku tembak, kejar mengejar mobil atau kisah mata-mata yang 
gemar membuat keributan. Kisahnya hanya berkisar tentang seorang pria dengan kemampuan berbahasa asing yang sedang mencari celah 
kesempatan untuk sebuah posisi yang menguntungkan di CIA. Jika anda menggemari kisah-kisah spionase maka novel ini tepat untuk anda. 


> THE GIRL WHO WAS SATU 


Heather O Neill 


Mengambil tempat di Ovebec, Kanada, tahun 1995, novel ini mengisahkan keluarga Tremblay dengan segala intriknya. Etienne Tremblay adalah 
penyanyi folk yang seringkali menyuarakan pesan-pesan politik lewat lagu-lagunya. la memiliki sepasang anak kembar, Nouschka dan Nicolas, 
yang seringkali diajaknya menyaksikan penampilannya di atas panggung, dan sering pula dipertontonkan kepada khalayak yang menyaksikan 
penampilan panggungnya. Meskipun demikian, selaku ayah dari kedua anak kembar ini, Etienne nyaris selalu absen dari keseharian mereka, karena 
begitu hausnya ia akan perhatian dari publik dan sekian banyak penggemar yang memujanya. Sementara wanita yang melahirkan kedua anak 
Etienne hanya dikenal sebagai wanita yang didapatkan Etienne dari hubungan satu malam, kedua anak ini hanya mengenal ibunya lewat sebuah 
nama yang menjadi judul lagu yang menjadi salah satu hits yang dinyanyikan ayah mereka. Kisah selanjutnya membuka hari-hari yang kemudian 
dijalani Nouschka dan Nicolas yang beranjak dewasa menjadi karakter-karakter yang sangat menarik. 


IDE OPEN 


Tom Winter 


Tom Winter adalah salah satu penulis Inggris yang tinggal di Berlin, yang sebelumnya telah merilis debut fiksinya yaitu “Lost And Found” yang telah 
diterjemahkan ke dalam lima bahasa. “Arms Wide Open" berkisah tentang Meredith yang ditinggalkan suaminya, Alistair, yang menjalin hubungan 
baru dengan seorang model cantik dan muda, Charlotte. Meredith dan Alistair memiliki sepasang anak kembar, Jemima dan Luke, yang telah 
beranjak remaja. Untuk mendekatkan anak-anaknya dengan pasangan barunya, Alistair mengajak Jemima dan Luke untuk berlibur bersama dirinya 
dan Charlotte. Sementara Meredith akhirnya kembali menghabiskan waktu bersama saudara kembarnya, Jack, dengan segala masalah hidupnya. 
Berbagai karakter dalam novel ini sungguh mengesankan, membuat kita ingin tahu lebih detil mengenai hidup mereka dan interaksi yang terjadi di 
antara mereka. 


18 JUNI 2014 


аі 


MARIAH 


Lykke Li 
Mariah Carey 


Album keempatbelas Mariah Carey 
yang kembali menggandeng Jermaine 
Dupri yang sebelumnya telah berulang 
kali menjadi rekan kerja Mariah. Dupri 
menggantikan posisi Randy Jackson 
yang sebelumnya juga ditunjuk secara 
pribadi oleh Mariah sendiri. Album 
ini telah mulai diproduksi sejak 2011, 
semula berjudul The Art of Letting 
Go, sebelum akhirnya berganti judul. 
Nama-nama seperti Miguel, Mary J 
Blige, R Kelly , Fabulous, Nas, Wale 
dan Eternal turut meramaikan album 
ini. Yang istimewa dari album ini, 
jika Anda penggemar Mariah Carey 
yang mengikuti perjalanan karirnya 
sejak tahun go-an dan dekat dengan 
lagu-lagunya, maka album ini bisa 
mengobati kerinduan terhadap musik 
Mariah Carey yang sempat populer 
dengan slow jam dan R&B yang jauh 
dari hingar bingar EDM. Album ini juga 
mengangkat nuansa Motown yang 
kental terdengar dalam beberapa 
lagunya. Beginilah seharusnya album 
R&B masa kini bahwa single-single R&B 
juga bisa kembali menjadi hits sukses 
tanpa harus digabungkan dengan 
embel-embel EDM di belakangnya. 


0 SCAN HERE FOR LISTENING 


* FMD RADIO STREAMING 


18 JUNI 2014 


Musisi Swedia dengan pelafalan 
nama yang sebenarnya tidak sulit ini 
(namanya dibaca dengan pelafalan 
bahasa Inggris licky lee), merilis album 
ketiga setelah sukses dengan hits- 
hits yang membuat penikmat musik 
indie mengelu-elukan dirinya sebelum 
kehadiran Lana Del Rey dan Lorde. Li 
mengatakan bahwa album ini menjadi 
penutup sempurna untuk trilogi ketiga 
album dengan konsep pencarian jati diri 
dan cinta seorang wanita berusia dua 
puluhan tahun. “Мо Rest For Wicked 
dijadikan single andalan pertama dari 
album ini. Secara keseluruhan, album 
ini bernuansa jauh dari ceria, Li seolah- 
olah tengah mencari cinta yang hilang. 
Seperti juga dua album sebelumnya, 
ia masih banyak bermain di lagu-lagu 
bernada sendu, yang biasanya pada 
akhirnya diremix oleh para DJ dan 
mendapatkan sentuhan aransemen 
baru yang menjadi hits, seperti "l 
Follow Rivers” versi Magician remix 
yang sukses besar. 


Sam Smith 


Setelah dikenal sebagai vokalis 
tamu dalam kolaborasinya bareng 
Disclosure, dengan hits yang sukses 
di scene musik elektronik yaitu Latch, 
Sam Smith mengadu peruntungan 
lewat album pertamanya, In The Lonely 
Hour. Musisi Inggris ini berkolaborasi 
dengan beberapa produser yang telah 
menggarap hasil karya musisi-musisi 
dengan nama besar seperti Ceelo Green 
dan Adele. Berkomentar tentang debut 
albumnya, Smith mengatakan bahwa In 
The Lonely Hour bisa dikatakan sebagai 
jurnal atau catatan harian seorang 
pria muda berusia 21 tahun, yang 
juga pernah patah hati karena ditolak 
cintanya dan mengungkapkannya 
dalam deretan lagu bertema cinta. 
Sekilas musik Sam Smith sedikit mirip 
dengan Mayer Hawthorne, dengan 
versi yang sedikit lebih bisa dinikmati 
kalangan mainstream. Sebuah album 
pop berbalut soul dari pendatang baru 
yang keren. 


> PAPERWHITE - MAGIC 


> COASTS - OCEANS 


> MONOGEM - FOLLOW YOU 


Chromeo 


Duo produser elektronik Chromeo asal 
Kanada telah dikenal di industri musik 
elektronik sejak 2002, dan mereka 
masih mempertahankan eksistensi 
hingga kini. White Women adalah album 
keempat mereka yang berkolaborasi 
dengan beberapa musisi yang besar 
di genre-nya, mulai dari Toro Y Moi, 
Ezra Koenig (Vampire Weekend), Pat 
Mahoney (LCD Soundsystem), sampai 
Solange Knowles. Beberapa single yang 
sudah diuji coba ke pasar di antaranya 
“Over Your Shoulder", “Sexy Socialite”, 
"Come Alive", dan “Jealous (| Ain't 
With It)”. Bila Anda ingin menyimak 
album elektronik masa kini yang tidak 
membuat kening berkerut, maka 
album ini bisa dijadikan pilihan, terlebih 
dengan bonus nuansa synth pop dan 
new wave 80-an yang membuat Anda 
kembali bernostalgia ke masa-masa 
band-band new wave dan pop 8o-an 
berjaya, seperti ABC, Blow Monkeys 
dan Spandau Ballet yang dipadukan 
juga dengan synth pop masa kini. Untuk 
penggemar musik elektronik, album ini 
wajib dimiliki. 


JKT BGT ISSUE ІН 


BEAT 


4 JUNI2014 @ MEIS, ANCOL 


Se Penantian panjang penggemar Taylor Swift (Swifter) terbayar sudah. 
Dalam konser yang bertitle “The Red Tour Concert” di Jakarta pada 4 
Juni 2014 lalu, Taylor Swift mampu membuat histeria 8 ribu penonton 
tak berhenti-henti. 


For the 1* time, Taylor Swift menyapa penggemarnya di Jakarta YA 
ini. Nampak para Swifter sudah ramai memenuhi area MEIS sejak 
siang hari. Dan saat open gate dibuka pukul 18.00 WIB, penonton 
berduyun-duyun masuk ke dalam area dan semua kelas terisi penuh 


БЕС 
— kecuali Silver Festival di kedua sisinya yang nampak masih banyak 


Ш | 
s... 


space kosong. Konser dimulai pukul 2o.3o WIB dengan lagu "State 
Of Grace”. Setelah itu berturut-turut "Holy Ground”, "Red, Lucky 
One”, "Mean” dan "22” dibawakan. 


iu After that, Taylor turun dari panggung dan beranjak ke stage B yang 
r” dekat dengan penonton kelas Diamond. Yes, Taylor memainkan set 
akustiknya yaitu “You Belong With Me” dan “Sparks Fly”. Sambil 
bernyanyi dan memetik gitarnya, Taylor tak sungkan-sungkan dan 

p 


ramah untuk menyalami para Swifter di MEIS malam itu. Setelah 
selesai acoustic set-nya, lagi-lagi dengan ramah saat berjalan dari 

(^ stage B ke stage awal, dia menyalami semua barisan penonton yang 
berada di dekatnya. 


t “I Know You Were in Trouble" pun mengalun berikutnya. Berikutnya 
У “All Too Well", dan "Love Story". Sebanyak 5 kali Taylor berganti 
E 7 pakaian, ditambah band pengiringnya tampil secara atraktif dan | 


komunikatif menjadi alasan para Swifter tampak selalu histeris ea 


~ | menutup show selama go menit tersebut. Great show, great singer 


74 "8 malam itu. Hingga "We Are Never Ever Getting Back Together” 
С 4 and great performance, unforgettable! 


Р 


Kz 
PETER RA- 


BJUNI2014 @ THE CASAB SABEANKAY, 
@YAMAH — Li = \ | i 
- Mungkin tak semuanya tahu Peter Cetera kecuali Anda yang pernah muda 
di era angkatan 70-80-an. Peter Cetera adalah mantan vokalis Chicago 
40n M yang telah banyak mengeluarkan hits-hits legend era 70-80-an. 


Untuk ketiga kalinya, Peter menyambangi Indonesia untuk menghibur 
penggemarnya yang ingin mengenang romantisme di zamannya. 
Dipromotori oleh Innoform Media yang berhasil memikat penonton lewat 
konser Tommy Page kemarin di Upper Room, Annex Building, tepat pukul 
20.30 WIB, Peter Cetera muncul dengan mengenakan jas hitam. Meski 


| sudah berusia 68 tahun, dia masih tetap bugar dan energik untuk menyanyi | 


ya 4 bahkan sambil bermain gitar. Hits-hits klasik dari Chicago seperti "Hard 
To Say”, “You're The Inspiration”, “If You Leave Me Now” dan “Glory 


of Love” mengalun malam itu. Setelah itu, Peter Cetera mempersilahkan | 


backing vocal dan gitaris band pengiringnya perform membawakan lagu 
The Beatles berjudul “Come Together" dan “Darling”. Dan kembali Peter 
naik panggung sampai selesainya konser pukul 21.30 WIB. Tepat satu jam 
sudah show berjalan. 

Meski sering mengalami trouble di microphone, Peter nampak tak 
terganggu dengan hal tersebut dan penonton pun tetap asyik menikmati 
hits-hits legenda darinya. 


TOUR 2014: 


8 JUNI2014@ 
STADIUM(MEIS 


maai, 


p 2 


; Ж 
NOTHING JAKARTA 2014 
ELANGINTERNATIONAL š 
І JAKARTA — 
, Кы 
Setelah sempat batal untuk datang ke Indonesia рада 2012, akhirnya salah satu 
girlband Kpop ternama, 2NE1, menyambangi Indonesia pada 8 Juni lalu. 


4 


For the 1* time, girlband besutanYG Entertainment yang beranggotakan CL, Bom, 
Dara & Minzy menghibur para Blackjack (Nama fans 2NE1) di Indonesia. Sebanyak 
8 ribu Blackjack telah berkumpul dan memadati area MEIS sejak siang. Dan konser 
dimulai tepat pukul 18.00 WIB dengan pembukaan lagu “Crush”. Aksi energik 
mereka berempat membuat histeris para Blackjack. Ditambah aksi pyrotechnics 
di beberapa lagu membuat performance mereka malam itu bertambah megah 
dan spektakuler. Histeris para Blackjack bertambah saat CL sang leader beraksi 
solo di tengah performance mereka membawakan lagu “The Baddest Female” 
dan “MTBD”. Setelah itu lagu-lagu andalan mereka seperti "Fire", "Clap Your 
Hands”, “Come Back Home”, “Gotta Be You", “I'm The Best”, “Do You Love 
Me", "Go Away”, “| Don't Care", "I Love You”, “Missing You", "Ugly" dan "Happy" 
menjadi andalan mereka malam itu plus para dancer dan kostum yang selalu 
berganti mengikuti tema lagu. The best moment bagi Blackjack malam itu muncul 


| sebelum encore, mereka berempat langsung turun panggung untuk berinteraksi 


dan menyapa penonton. Tak dinyana, Blackjack langsung berebutan untuk dapat 
bersalaman atau sekedar menyentuh idola mereka. 


Show selesai tepat pukul 20.00 WIB, menyisakan senyuman di wajah Blackjack. 
Tak terasa 22 lagu malam itu mereka bawakan. Boom ratata! 


Teks & Fotos Mikhail, Rio Pratama 


4 
ЕЗ 


ag 
| | 

/ 

[ ' 


SOUNDRENALINE 2014 | 
“s8 MUM2014 C) LAPANGANBANDARAPOL( 


Gelaran festival musik yang memasukitahun ke-12-nyainimendapuk Medan sebagai 
akhir dari rangkaian festivalnya. Acara Soundrenaline 2014 ini cukup berbeda, 
dengan tema “Voice Of Choice”, Soundrenaline 2014 berhasil menghadirkan 60.000 
penonton lebih untuk menyaksikan para performer tampil memukau sejak pukul 
12.00 sampai 00.30 non-stop. Dibuka dengan penampilan energik trio punk rock asal 
Yogyakarta, Endank Soekamti. Stage yang dibagi menjadi dua area menjadikan 
penonton memiliki pilihan yang cukup sulit karena keduanya diisi oleh performer 
yang keren. Ada band asal Yogyakarta lain yang juga sukses menggoyang Medan 
yang diterpa udara panas cukup menyengat, yaitu Shaggy Dog. Selesai ber-pogo 
ria, penonton dihadapkan kepada pilihan sulit dimana The 5.1.6.17 naik ke atas 
panggung berbarengan dengan J-Rock. Setelahnya ada Burger Kill yang kembali 
membakar semangat penonton. Usai jeda beberapa saat, the long awaited band 
Sheila On 7 tampil memukau selama kurang-lebih 50 menit. Seringai tidak kalah 
garang dengan aksi yang berhasil membuat para penontonnya melakukan circle 
moshing. Setelah lampu padam sejenak, PAS Band memulai aksi memukaunya 
yang disambut riuh rendah penontonnya, sementara GIGI juga tidak kalah heboh 
di stage sebelah. Akhirnya konser musik yang berjalan seharian penuh tersebut 
ditutup dengan aksi liar Slank yang memukau. Luar biasa! 


ы 
Е 


62,76 
ROCK THE VOTECONCERT 7 ^ 
11JUNI2014 @ROLLING STONE CAFE, JAKARTA | : 


Jelang Pemilu presiden, ramai-ramai para capres 
berkampanye untuk mencari massa pendukungnya. 
Namun ternyata tidak sedikit pula yang memilih golput 
(golongan putih) alias tidak memilih. Mengatasi hal 
tersebut, Rock The Vote diadakan agar para permilih 
tetap berpartisipasi dalam pemilu presiden yang akan 
berlangsung pada 9 juli 2014 nanti. Konser ini dimulai 
pada pukul 20.00 WIB dengan menghadirkan /rif sebagai 
performer pertama. /rif tampil dengan lagu-lagu hitsnya 
seperti “Radja” dan “Bintang”. Setelah itu giliran Koil, 
Payung Teduh dan Trio Lestari, yang terdiri dari Glenn 
Fredly, Tompi dan Sandhy Sandoro, berturut-turut tampil 
hingga berakhirnya konser pukul 23.30 WIB. Selain band, 
konser tersebut juga diisi hiburan dari Stand Up Comedian 
Sammy. Lalu hadir juga Rieke Dyah Pitaloka, Dinda 
Kanya Dewi dan Pangeran Siahaan membawakan 
puisi bertema perjuangan dan revolusi di tengah-tengah 


pertunjukan saat jeda antar band. (Foto: Muhammad Yusuf) 


m 


“Хғ” д = А. ` $ 
RAPROCK UNITED: ^ 


۳ 
D 


мода YA CEJAKARTA 


Rap merupakan budaya yang tak terpisahkan dari Amerika. Rap telah 
menjadi bagian dari kultur Amerika dan telah berkembang hingga ke 
seluruh dunia saat ini. Untuk itu, atamerica menyelenggarakan konser 
Rap pada 31 Mei 2014. Namun bukan rap murni, namun rap yang telah 
di-mix genre dengan musik Rock. 


Acara sendiri dimulai tepat pada pukul 15.30 WIB dengan Balistic 
tampil terlebih dahulu. Setelah itu, Saint Loco dan Kripik Peudeus 
menjadi band-band berikutnya, dilanjutkan oleh Gergaji Mesin 
dan 7 kurcaci. Masing-masing dari mereka unjuk kebolehan dalam 
bermusik rap dengan rock melalui style musik masing-masing. Di 
tengah pertunjukan, diadakan rap contest bagi seluruh audiences di 
atamerica. Show yang berlangsung selama 3 jam hingga selesainya 
pukul 18.30 WIB diakhiri penampilan Iwa K, rapper legendaris 
Indonesia, yang menjadi featuring para band yang tampil malam itu. | 
(Foto : Dok. atamerica) 


"à leno e = 
MOSHXPIT- ABORTEDLIVEIN JAKARTA 2014 
10 JUNI2014 @ VICKY SIANIPAR MUSIC CENTER, JAKARTA 


Setelah Chelsea Grin yang mengguncang Vicky Sianipar pada 
awal tahun ini, kembali hadir band death grind internasional 
untuk menghibur para fans musik metal bergenre ini. Aborted, 
band death grind asal Belgia ini tampil sebagai main headliner 
selain Burgerkill, Tengkorak, Revenge The Fate dan Noxa 
yang tampil terlebih dahulu dalam acara peluncuran clothing 
line Moshxpit. Acara yang seharusnya dimulai pukul 15.00 WIB 
terpaksa mundur sejam. Dan penonton pun masih tampak 
belum ramai memenuhi area Vicky Sianipar. Hingga setelah 
Maghrib, Noxa naik panggung sekitar 40 menit yang dilanjutkan 
dengan Burgerkill dan Tengkorak sebelum akhirnya Aborted 
naik panggung. Sven, Danny, Mendel, J.B dan Ken menggebrak 
panggung malam itu dengan lagu-lagu hits-nya dari 8 album 
yang telah mereka rilis sejak 1995 mereka terbentuk. And the 
show ended tepat pukul 23.00 WIB dengan menyisakan keringat 
bagi para penonton hasil moshing dan headbang. 


DIGITIZED 


JAKARTA 


a MANUAL $ 


MANUAL JAKARTA 


Manual Jakarta adalah sebuah majalah online yang berfokus pada dunia lifestyle secara 
keseluruhan melalui bidang fashion, food, dan culture di Jakarta. Informasi yang disediakan 
juga tak kalah beragam, mulai dari restoran, nightlife, fashion store, culture, hingga tempat 
makan pinggiran yang juga tak kalah happening. Ingin informasi secara lengkap? Tak perlu 
khawatir, karena disini Anda akan mendapatkan informasi mulai dari keunikan, range harga, 
jam operasional, hingga peta lokasi. Dengan kelengkapan informasi yang disediakan disini 
membuat Manual Jakarta sangat cocok untuk Anda jadikan referensi yang menarik untuk 
bermalam minggu. 

>> www.manual.co.id 


Fem Ambi 


WHATSUP- WHERE AND WHEN 


ow BOB 
24 HOUR ROLLING MUSIC NEWS 
сот gol est MAA cunt kada 


DIRECTORY 


JAKARTA KOTA SERBA ADA! SEBAGAI 
KOTA BESAR YANG MEMILIKI SEGUDANG 
INFO APA SAJA YANG SEDANG HYPE DAN 
DIGANDRUNGI BANYAK MASYARAKAT 
SAAT INI, RASANYA KITA SEBAGAI WARGA 
JAKARTA TENTU TAK BOLEH KETINGGALAN 
AKAN BERITA-BERITA TERSEBUT. OLEH 
KARENA ITU, TAK ADA SALAHNYA JIKA 
KITA MENGAKSES BEBERAPA WEB DAN 
APLIKASI DIRECTORY JAKARTA PILIHAN 
FREE! BERIKUT INI. 


JKTGO 


One of the well-known online directory 


HOT NEWS 


, 


T LIVE MATCHES! 
13 - OPENING M «л Fe 


6 - QUARTER FT 


INFO JAKARTA 


“Menghadirkan informasi terkini Jakarta dan sekitarnya”. Yup, sesuai dengan tagline 
dari portal berita ternama ini, Info Jakarta hadir khusus untuk menginformasikan 
kepada khalayak mengenai apa saja berita terhangat yang ada di Jakarta saat ini. Bagi 
Anda yang bingung kemana saat weekend, hanya tinggal meng-klik Enjoy dan Eat 
yang mengulas tentang beragam kafe dan restoran hits di Jakarta. Ada juga info lain 
yang dihadirkan seperti tips-tips kesehatan, upcoming event, rekomendasi tempat 
liburan, sport, automotif, dan lain-lain. Uniknya, Anda juga akan disuguhkan dengan 
hiburan berupa komik Jakarta yang mengulas kehidupan kota Jakarta dari sisi lain. 

>> www.infojakarta.net 


шта ә ЕССЕ шп» ЕСЕ ЕКТІ ЕСЕБЕСЕШ ла ы 


for Jakarta citizens. Siapa yang tak kenal 
dengan JKTGO? Hampir setiap masyarakat 
urban khususnya anak muda pasti tak 
pernah ketinggalan untuk melihat 
postingannya, baik melalui website 
ataupun Instagram. Bagaimana tidak, 
startup ternama ini tak pernah absen 
dalam menginformasikan beragam spot 
menarik yang sedang happening di Jakarta. 
Mulai dari kafe, restoran, museum, event, 
tempat bermain, dan lain-lain dapat Anda 
jadikan pilihan untuk bermalam minggu. 
Informasinya pun cukup lengkap, misalnya 
Untuk review kafe dan restoran, Anda akan 
menemukan informasi mulai dari konsep 
interior, food & drinks, Wi-Fi, hingga range 
price. Untuk memudahkan Anda, JKTGO 
juga menyediakan berbagai information 
centre di Jakarta seperti nomor telepon 
darurat, hotel, transportasi, dan lain-lain. 
22 www.jktgo.com 


NN PIP FPI PP PP PPP FP PP Pr PPP PP FP GJ 


Teks: Chandra | Foto: Berbagai Sumber 


Discover 


Jakarta 


Discover J 


DISCOVER JAKARTA 


akarta 


Discover Jakarta merupakan sebuah panduan urban lifestyle di Jakarta 


yang hadir dalam dua versi, yakni aplikasi dan website. Panduan ini 


akan memberikan sejumlah rekomendasi venue menarik yang ada di 
Jakarta. Venue tersebut berupa tempat makan, kafe, event, nightlife, 


recreation, travel, hotels, movies, news, interesting articles yang up 
to date, mencakup segala komunitas, segmen dan umur. Untuk 


memudahkan para pengguna, Anda hanya perlu menggunakan fitur 


pencarian ataupun melihat berdasarkan kategori yang diinginkan 
Untuk melihat tempat secara spesifik. Tampilannya pun sedikit 
berbeda dengan lainnya, disini Anda dapat melihat semua tempat 


yang terdaftar di dalam satu peta menggunakan fitur Map, sehingga 


Anda tak perlu lagi membuka gps untuk mencari lokasi. Ayo unduh 
aplikasinya di App Store atau Play Store, it's free! 
>> www.discoverjakarta.net 


RMS HNN ANNs 


APPAJA 


Sedangkan untuk persoalan 
angkutan di Jakarta, AppAja 
jagonya! Mengingat Jakarta 
memang terkenal dengan 
kemacetannya yang luar biasa, 
aplikasi berbasis IOS, Android, 
dan Windows Phone ini hadir 
dengan beragam informasi 
angkutan umum lengkap dengan 
peta rute-nya, perkiraan jarak dan 
waktu, kisaran harga, notifikasi, 
Sharing informasi antar pengguna, 
dan lain-lain. Tak hanya untuk 
penduduk Jakarta, aplikasi ini juga 
terkhusus untuk orang asing yang 
berada di Jakarta. Menariknya 
lagi, disini Anda juga akan 
mendapat point reward berupa 
koin jika Anda sering memakai 
AppAja. Penasaran? Unduh saja 
aplikasi ini di App Store dan Play 
Store, gratis! 


jalanan Men 
WA at 


apak Jejak Islam 
ropa 


mulai dari 


7 Ribuan 


Hanya di aplikasi SCOOP 


www.getSCOOP.com 


JAKARTA 
THE PASSIONATE CITY 


Berbicara mengenai perkembangan 
yang terjadi dalam ruang lingkup 
automotive scene, kota Jakarta tentu 
tidak bisa terlepas dari pembentukan 
culture yang populer di Indonesia. 
Aktivitas maupun event yang 
digelar oleh petrol head urban yang 
hidup di Jakarta, seringkali mampu 
menciptakan sebuah trend yang hype 
di kalangan automotive enthusiast. 


Salah satu event yang sudah beberapa kali 
diselenggarakan dan berhasil menarik partisipan dalam 
jumlah yang sangat besar adalah Throttle Twisting 
Sunday bagi para pengendara roda dua dan IndoStance 
Meet Up bagi para pengendara roda empat, khususnya 
di kota Jakarta. 


“Throttle Twisting Sunday ini awalnya hanyalah sebuah 
ajang kumpul-kumpul untuk para pengendara sepeda 
motor custom yang idenya muncul dari Bor Vero 
(Veroland — Kick Ass Choppers — Red). Kalau untuk 
nama Throttle Twisting Sunday sendiri, idenya muncul 
dari gue,” ungkap Igbal dari PRPGND seperti yang 
disampaikan oleh Yusuf Abdul Jamil a.k .a Ucup Lawless 
dari Lawless Jakarta. 


“Ternyata, ide ini disambut antusias oleh banyak orang. 
Karena itu, kita juga mengajak seluruh pengendara 
sepeda motor custom di Jakarta lewat berbagai pihak 
seperti Rocket Company, Kickass Choppers, Lawless 
Jakarta, Troupe Industry, Altos, MasO Menos, Thrive MC, 
Saint Sinners, Swengskoy dan lain-lain,” tambahnya. 


Event yang pertama kali diselenggarkan pada tanggal 30 
Desember 2012 inipun berhasil merangkul pengendara 
sepeda motor custom dalam jumlah yang sangat besar. 
Untuk menciptakan kesan exciting, para penyelenggara 
pun menggelar riding keliling kota Jakarta dari meeting 
point yang sudah ditentukan sebelumnya. Kesuksesan 
ini lalu mendorong para partisipan untuk kembali 
menyelenggarakan Throttle Twisting Sunday tiap 


— Ун 


ARTHA GRAKI 


tahunnya, seperti pada tanggal 15 Maret 2013 dan yang 
baru-baru ini, tanggal 30 Maret 2014. 


bertambah dari tahun ke tahun. Motor yang ikut juga 


terkekeh. 


website otomotif di Indonesia. 


sih yang datang nggak sampai 20 mobil. Setelah itu, kita 


kalangan stanced car enthusiast. 


mendorong para stanced car enthusiast untuk 


: jumlah partisipan yang hadir melebihi ekspektasi kita 
: adalah meet up yang kita selenggarakan pada tahun 2013 


" * er u yang lalu. Selain karena animonya besar, para partisipan 
Jumla. partisipan” Throttle Twisting: Sunday terus: juga tertarik oleh konvoy yang kita adakan dari meeting 


makin keren-keren. Acaranya sendiri Juga makin meriah ; point di kawasan Universitas Al-Azhar Indonesia menuju 
ji Ж i " ungkap Ah lagi. 
Harapan kami, Throttle Twisting Sunday bisa jalan terus, : reat area $ Bubur ungkap Amad ag] 


makin seru, makin meriah dan satu lagi, ceweknya makin ` 
banyak,” beber pria yang akrab disapa Sarkum ini seraya | 
: Goodrides bekerja sama dengan IndoStance pada tahun 


КЕН. i 2014 lalu. Tercatat lebih dari 300 partisipan hadir di lahan 
enthusiast roda empat. Animo besar milik para car | parkir Pa Plaza Senayan yang ditetapkan sebagaimeeting 


enthusiast terhadap stanced car culture yang dapat : edi ; А 
: ; қ .. menjadi доо mobil saat banyak stanced car enthusiast 
terlihat melalui banyaknya mobil ber-fitment agresif : | 
Ei : bergabung untuk melakukan konvoy menuju Taman 

yang melenggang di jalan, telah membuat рага stanced | re : oxi : 
den Rekreasi Wiladatika yang dilanjutkan dengan launching 

car enthusiast ini tercetus untuk membentuk wadah : oleh pihak Goodrides 
lewat sebuah thread diskusi dalam forum milik salah satu : P 


: “Harapan kami, acara meet up seperti ini bisa terus 


" Aum В Р : berkembang, tidak hanya di kota Jakarta, tapi juga 
Awalnya sih kita cuma niat kumpul-kumpul aja sesama ` |. | : . 
| | i : di kota-kota besar lainnya. Karena ajang seperti ini 
penghuni stanced car enthusiast. Pertama kali kumpul : E 
: tentu mampu membawa dampak positif terhadap 


Kesuksesan ini kembali diulang oleh ajang meet 
up sekaligus launching yang diselenggarakan oleh 


point oleh pihak penyelenggara. Jumlah ini bertambah 


LA : WA : perkembangan automotive culture di Indonesia,” ungkap 
mulai sering mengadakan meet up dan jumlah partisipan : Ta : MORE 

: : : Dean Zen mewakili pihak Goodrides yang diamini oleh 
yang datang makin banyak dari waktu ke waktu,” kenang | KhimadiMortess 
Ahmad Morteza yang merupakan salah seorang pionir di : : 


i: Meskipun ajang seperti ini bukan sepenuhnya dimulai 
mor : di kota Jakarta semata, namun tak bisa dipungkiri, 
отап partisipan yang terus meningkat in, kemudlan 3 kaum urban kota Jakarta, khususnya para automotive 


. . : enthusiast, baik roda dua maupun roda empat, telah 
membentuk sebuah komunitas informal bernama | 5 р ра 
IndoStance pada tahun 2010. Jumlah partisipan yang : Е BIN JONES 
hadir di ajang meet up yang kita selenggarakan pun : 


semakin banyak. Salah satu yang paling berkesan karena : 


berhasil mendorong terciptanya sebuah culture baru di 


Respect! 


Teks: Adhi Kz | Photo Courtesy: Goodrides X Indostance: Eka Budhi Irawan / @goodrides eka | Throttle Twisting Sunday: Thrive MC 


"wa TOL UT 
Sain an 
/; 


| 


GEAR UP ВОХ 


Sebastian Ogier kembali mempertajam keunggulannya di ajang World Rally 
Championship (WRO) setelah berhasil keluar sebagai juara di seri Rally Italy. 


Meskipun begitu, saat kompetisi diselenggarakan, semua mata terpaku 
kepada teammate dari Ogier, Jari-Matti Latvala. Waktu antara keduanya 
terpaut 12,3 detik sebelum Latvala mengalami insiden di stage ke-13 dan 
menabrak batu yang membuatnya terpaksa melakukan penggantian ban. 
Namun Latvala dan co-driver Miikka Anttila tidak menyerah dan terus 
menjalani kompetisi dan bersaing ketat dengan pembalap dari Citroén Total 
Abu Dhabi Rally Team, Mads Ostberg dan Jonas Andersson yang finish di 


urutan kedua overall. 


tukas Mikkelsen. 


Brits Elfyn Evans dan Daniel Barritt juga berhasil masuk di urutan kelima 
overall dengan Ford Fiesta RS WRC dari M-Sport World Rally Team. 
Next round dari WRC adalah Rally Poland yang akan diselenggarakan pada 


tanggal 27-29 Juni mendatang. 


So, stay tune for more WRC news! 


“Respect to the entire team, and congratulations to Sebastien Ogier and Julien 
Ingrassia," ungkap Volkswagen Motorsport director, Jost Capito. "/ would also 
like to pay a big compliment to Jari-Matti Latvala and Miikka Anttila. They led 
the rally for a long time and were involved in a spectacular duel with Sébastien 
Ogier. Unfortunately a skid brought that battle to a premature end. However, 
Lam sure there is more of that to come over the rest of the season," lanjutnya. 


Pembalap asal Norwegia, Andreas Mikkelsen yang dipasangkan dengan co- 
driver Ola Floene juga mempersembahkan kompetisi yang ketat sebelum 
mengalami insiden menabrak batu yang membuat sistem suspensi 
mobil yang dikendarainya rusak di stage 12 dan memutuskan untuk 
melanjutkannya secara perlahan agar mampu ikut di lima stage berikutnya. 


Hal ini membuat mereka finish di urutan keempat overall. “That was my third 
fourth place in a row. | would like to go at least one better next time out. | 
am confident we can achieve that. The only way is up now for Ola and me,” 


eh EX ت‎ 
Sam edera 
FMERACING LIFE 


Friday, = 
dan Dona, 


drivin | bt ae | 
к e with i 4 L | 22) YA D 


> 
سے 


j7/00pm 


Organized by 


TA — c» 
Nu y SENSES family Тезей pascapao 


Flavor Bliss, Jl. Alam Sutera Boulevard - Alam Sutera 


@(021) 5312-2525 / (021) 9555-0087 (C S R 


Ж @flavorbliss ¿£ flavor bliss {у flavor bliss о 
www.theflavorbliss.com 


TIGA [АҢ ЖАН: 


JKT BGT ISSUE 18 JUNI 2014 


What is Aurecmedia 


A Scanning Mobile Application that brings ordinary printed 
materials to life, simply by scanning the image from your 
smartphone/tablet to show videos, multimedia presentations 
and 3D animations instantly. 


How it works: 


aurecmedia 


A New Way to Promote Your Business 


Where can it be applied 


Aurecmedia can work on all types 
of printed objects without any 
material specification, such as: 
Company profiles, Annual reports, 
Calendars, Catalogues, Invitations, 
Newspaper ads, Magazine ads, Bro- 
chures, Name cards, Banners 

and many more. 


3, Point your gadget to the mage with this logo on it & click sca 
Content will appear after loading or streaming is done 


Call Us: (6221) 628 6221-23 | marketing@aurecmedia.com | www.aurecmedia.com 


18 JUNI 2014 


JKT BGT ISSUE 


Freelology 


Q 


Cancer (21 Juni -20 Juli) 


Kesempatan yang ditunggu-tunggu ternyata hasilnya jauh dari 
harapan, but do not even try to give up. Therefore... Tetaplah 
berkonsentrasi pada pekerjaan yang lagi dihadapi saat ini dan tidak 
perlu meratapi yang sudah terjadi. 


Sagitarius (23 November — 20 


CONTACT US ANYTIM 
info@freemagz.com 


@ bakerzin 8% ы 


O EENES ^6 


PICK UP YOUR FREE MAGAZINE 
N THESE SELECTED LOCATON 


KEMANG | BANGKA | CIPETE | FATMAWATI 
CASA, JL. KEMANG RAYA NO.8B 

365 ECO BAR, JL.KEMANG RAYA NO. 6 

KEDAI KAK ANI, JL. KEMANG SELATAN NO. 125AVV 
SUSHI MISE, LA CODEFIN LT. 1 

PETROMAK LA CODEFIN LT. 1 

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, LA CODEFIN LT. 1 
PARC 19, JL. TAMAN KEMANG NO.19 

STARBUCKS COFFEE, JL. KEMANG RAYA (Beside Pizza 
Marzano) 

DIM SUM FESTIVAL, JL. KEMANG RAYA NO. 27 

AUTO BRIDAL CLUB, JLKEMANG RAYA NO. 41 
WARUNG PASTA, JL.KEMANG RAYA NO. 88 

NOMALI, JL. KEMANG RAYA NO. 72 


> 


SINOU, JL. PANGLIMA POLIM V NO. 26 
MARIS, JL. PANGLIMA POLIM IK NO. 15 
THE TEE BOX, JL.WIJAYA II NO. 123 
PENANG BISTRO, JL. PAKUBUWONO VI NO. 2 
EVER GREEN SALON, JL. GUNAWARMAN NO. 35 
ROGER'S SALON, JL. GUNAWARMAN NO. 59 


PLAZA SENAYAN 


MONOLOG, PLAZA SENAYAN CP 101B PALM GATE ENTRACE 


J.CO DONUTS, PLAZA SENAYAN BASEMENT FLOOR 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PLAZA SENAYAN LT. 1 
COFFEE CLUB, PLAZA SENAYAN LT. 1 

STARBUCKS COFFEE, PLAZA SENAYAN LT. 1 
BAKERZIN, PLAZA SENAYANLT. 2 


JAKARTA PUSAT 


URBAN KITCHEN, PACIFIC PLACE LT. 5 


CITY WALK SUDIRMAN 
STARBUCKS COFFEE, CITY WALK SUDIRMAN GF 

J.CO DONUTS, CITY WALK SUDIRMAN GF 

J.CO DONUTS, CITY WALK SUDIRMAN GF (Beside Bread Talk) 
BURGER KING, CITY WALK SUDIRMAN GF 

BON CHON CHIKEN, CITY WALK SUDIRMAN GF 

BENGAWAN SOLO, CITY WALK SUDIRMAN GF 

FASHION PASTA, CITY WALK SUDIRMAN LT. 1 

WARUNG KITA, CITY WALK SUDIRMAN LT. 1 


MH. THAMRIN | SARINAH | MENTENG 


OTHERS 

BLOOP CLOTHING. CO, JL. TEBET UTARA DALAM NO. 22 
NOIN BRAND, JL.TEBET UTARA DALAM NO. 13 

EVER GREEN SALON, JL. TEBET TIMUR DALAM NO. 25 
DR. TITI MOERTOLO, JL. BENDUNGAN JATI LUHUR NO. 76 
EVER GREEN SALON, JL. BENDUNGAN HILIR RAYA G1/6 


SERPONG 
SUMMARECON MAL SERPONG 1 
STARBUCKS COFFEE GF 
SECRET RECIPE, GF 


идин — С JCO DONUTS, GF 
KA ROGERS ALPHA SALON, JL. SENOPATI NO. 48-50 LIBERICA COFFEE, PACIFIC PLACE LT. 4 
р EMINI aia; coves JAKARTA MOOSE 2 SALON, JL. PROF. JOKO SUTONO NO. 5 QBOX SINGAPORE, PACIFIC PLACE LT. 4 THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, GE 
JAKARTA SELATAN TAKIGAWA RESTO, JL. PANGLIMA POLIM X NO. 10 P KAFE BETAWI, PACIFIC PLACE LT. 4 


SUMMARECON MAL SERPONG 2 
HAAGEN DAZS, GF 

BENGAWAN SOLO, GF 

J.CO DONUTS ,GF 

EXCELSO, GF 

KENNY ROGERS, GF 

POKE SUSHI, LT. 1 


BANDUNG 

CIHAMPELAS WALK 

STARBUCKS COFFEE , CIHAMPELAS WALK GF 

J.CO DONUTS, CIHAMPELAS WALK GF 

J.CO DONUTS, CIHAMPELAS WALK GF (In Front of Stabucks Coffee) 


MONSTORE, JL. KEMANG RAYA NO. 72 SUSHI TEI, PLAZA SENAYAN LT. 3 FF PARIS VAN JAVA 

SIGNATURE COFFEE & GRILL, JL. KEMANG RAYA NO. 72 CHATTER BOX, SOGO PLAZA SENAYANLT. 5 SANE S A et quM SOUR SALLY, PARIS VAN JAVA GF 
ENA. E SA en Su A SPINACH, KEMANG 89 BUILDING LT. 5 STARBUCKS COFFEE, PLAZA SENAYAN LT. 5 KAFE PISA, GEREJA THERESIA NO. 1 MENTENG SUSHI GROVE, PARIS VAN JAVA GF 

ТАМАМ! KAFE, JL. KEMANG RAYA ЗА BOOKS KINOKUNIYA, SOGO PLAZA SENAYAN LT. 5 PIZZA E BIRRA, PARIS VAN JAVA GF 


STARBUCKS COFFEE, SKYLINE BUILDING LG 


HONGKONG CAFE, JL. SUNDA NO. 5 


: | R eee EA RAMS CAFE OH LA LA, SKYLINE BUILDING LG AZZURA, PARIS VAN JAVA GF 
Pandai-pandai membaca Desember) Al Ë m SENAYAN CITY J. CO DONUTS, MENTENG CENTRAL GE RED BEAN, PARIS VAN JAVA GF 

à : А ç К TALENT'S SALON, JL. KEMANG RAYA 18А J. CO DONUTS, SENAYAN CITY LG STARBUCKS COFFEE, HOTEL IBIS J.CO DONUTS, PARIS VAN JAVA GF 
petunjuk untuk ambil keputusan. Masalah pribadi akhirnya Юю JAKARTA, JL. ASEM DUA NO. 3- 5 CIPETE THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, SENAYAN CITY LG | CAFE HALAMAN, PARIS VAN JAVA GF 


Pilih yang punya clue jelas yang 
mudah dipahami. Therefore... 
Hidup Anda sekarang menuju 


TE 


tercampur dengan masalah di 
kantor. Therefore... jaga emosi 
Anda dan usahakan untuk bisa 


Ü 2... 


LACK CANYON COFFEE, JL. CIPETE RAYA NO. 8A 
RUMUS DJ SCHOOL, JL. RS. FATMAWATI NO. 50 


LIPPO KEMANG VILLAGE 
STARBUCKS COFFEE, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 


EXCELSO, SENAYAN CITY LG 

SOUR SALLY, SENAYAN CITY LG 

AFE BON FRANCAIS, SENAYAN CITY LG 
BURGER KING, SENAYAN CITY LG 
KRISPY KREME, SENAYAN CITY LG 
2 


Ci 
COLD STONE, SENAYAN CITY LG 


RAGA STUDIO, JL. RP. SOEROSO NO. 32 LT. 1 

PENANG BISTRO, JL.KEBON SIRIH RAYA NO. 59 ZV 
MELLY'S BAR & RESTO, JL. KEBON SIRIH TIMUR DALAM 
MUSIK «, GD. SARINAHLT. 1 
AFTERHOUR, GD. SARINAH LT. 2 


PLAZA INDONESIA 


STARBUCKS COFFEE, PARIS VAN JAVA GF 
BLACK CANYON COFFEE, PARIS VAN JAVA GF 
SIXTEEN D SCALE, PARIS VAN JAVA GF 
CELEBRITY FITNESS,, PARIS VAN JAVA LT. 1 


1 H Р ; ; А 4 FINGERS: ` | 
arah lebih baik. Coba lebih lebih berkonsentrasi dan bekerja ou _ А аак ае GUES 
optimis seprofesional mungkin $ [ š U S ISO RUMAH MODE, JL. SETIABUDI NO. 41 
P Í Р ge ее CARLO DE HUTS, SENAYAN CITY LG OZ RADIO BANDUNG, JL.SETRASARI II NO. 14 BANDUNG 


Leo (21 Juli — 21 Agustus) 
Untuk saat ini profesionalitas 
kerja tetap dijaga, jangan sampai 


Capricorn (21 Desember — 19 
Januari) 
Walau posisi di tempat kerja 


f GADING FOOD CITY’ 


FJ GRILL, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 
MARKET BAR, LIPPO KEMANG VILLAGE UG 
САРП BARBERA, LIPPO KEMANG VILLAGE UG 
COLONIAL, LIPPO KEMANG VILLAGE UG 


MAMPANG | KAPT. TENDEAN 


FAT BURGER, SENAYAN CITY LG 
ARBUCKS COFFEE, SENAYAN CITY GF 
TARBUCKS COFFEE, SENAYAN CITY LT. 2 
ARBUCKS COFFEE, SENAYAN CITY LT. 5 
RBAN KITCHEN, SENAYAN CITY LT. 5 


S 
S 
S 
U 


RED TOMATO, PLAZA INDONESIA LT. BASEMENT 
FAT BURGER, PLAZA INDONESIA LT. BASEMENT 
SAINT CINNAMON, PLAZA INDONESIA LT. BASEMENT 
SUSHI TEI, PLAZA INDONESIA LT. 1 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PLAZA INDONESIA LT. 1 
STARBUCKS COFFEE, PLAZA INDONESIA LT. 1 


MAJA HOUSE, JL, SERSAN BAJURI NO. 72 

LISUNG RESTO, BUKIT PAKAR TIMUR NO. 111 

OPI IRENG, BUKIT PAKAR TIMUR CIBURIAL NO. 1 
FASHION PASTA, JIL. RESORT DAGO PAKAR NO. 18А 
CONGO, JL. RANCAKENDAL LUHUR NO. 8 

CAFE HALAMAN, JL. TAMANSARI NO. 92 


kerjaan yang sudah hampir relative aman, tapi beberapa COPI CARE ASTEAK THEEROMANADE LEVEL FXLIFESTYLE XNTER ROGERS SALON, JL. IR. Н. JUANDA NO. 97 
Í ! STARBUCKS COFFEE, THE PROMANADE LEVEL 1 BLOEMING, FX LIFESTYLE XNTER F NTERTAINMENT XNTER | PLAZA INDONESIA XTENTION WARUNG PASTA, JL. GANESHA NO. 4 
rampung malah mengalami cobaan akan datang. Therefore... THE COFFEE BEAN AND TEA LEAF, TRANS TV BUILDING | BENGAWAN SOLO, FX LIFESTYLE XNTER ЕВ SHE CO ENTERTAINMENTXNTERLT | VANILLA JL CIMANUK NO. 11 


kemunduran. Therefore... Ada 
keinginan yang masih sulit untuk 
terealisasi dalam waktu dekat ini. 


> 


Be careful with your statement. 
Jangan menimbulkan hal-hal 
yang mengganggu keharmonisan 
di lingkungan kerja. 


WOOD 


CILANDAK TOWN SQUARE 
STARBUCKS COFFEE, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
HAAGEN DAZN, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
EXCELSO, CILANDAK TOWN SQUARE GF 

BREW & CO, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
BLACK CANYON COFFEE, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
E 


FAT BACK, FX LIFESTYLE X'NTER FB 
SUKA SUKI RESTAURANT, FX LIFESTYLE XNTER FB 

YA KUN KAYA TOAST, FX LIFESTYLE XNTER FB 
STARBUCKS COFFEE, FX LIFESTYLE XNTER F1 

KENNY ROGERS, FX LIFESTYLE XNTER F1 

THE COFFEE BEAN 8 TEA LEAF, FX LIFESTYLE XNTER F1 
KAFEIN, FX LIFESTYLE ХМТЕК F2 


Е 

FI 

BENGAWAN SOLO, ENTERTAINMENT XNTER LT. 1 
XL CENTER, ENTERTAINMENT XNTER LT. 
STARBUCKS COFFEE, ENTERTAIMENT XNTER LT. 2 
J. CO DONUTS, ENTERTAIMENT X'NTER LT. 2 

HOME MADE, ENTERTAIMENT XNTER LT. 2 

CELEBRITY FITNESS, PLAZA INDONESIA XTENTION LT. 4 
THE PLAY GROUND, PLAZA INDONESIA XTENTION LT. 4 
Ul 
G 


SUIS BUTCHER, JL. R.E. MARTADINATA NO. 201 

ROEMAH KEBOEN, JL. R.E. MARTADINATA NO. 156 
UNKL347, JL. TRUNOJOYONO. 4 

OUVAL RESEARCH, JL. GEUSAN ULUN (SULTAN AGUNG) 
D'LOOPS, JL. GEUSAN ULUN NO. 1 

GUMMO, JL. SULTAN AGUNG NO. 13 

HARD ROCK FM BANDUNG, JL. SULANJANA NO. 15 


Virgo (22 Agustus - 22 CLECTIC RESTO 8 BAR, CILANDAK TOWN SQUARE GF TORICO, FX LIFESTYLE XNTER F2 : 
September) Aquarius (20 Januari - 18 gg gg ص‎ ААН ЫА СОД TAG Nan Т i 
1 z IMPERIAL KITCHEN, CILANDAK TOWN SQUARE GF THE PLAZA SEMANGGI 3 
Tak perlu takut untuk mengambil : Februari) IMBISS STUBE, CILANDAK TOWN SQUARE GF J. CO DONUTS, THE PLAZA SEMANGGI UG GRAND INDONESIA 
; ; ; ; Bes THE MANGO, CILANDAK TOWN SQUARE GF J. CO DONUTS, THE PLAZA SEMANGGI UG (Beside Brad Talk) 
langkah-langkah penting di í Di ШОШ) day cukup banyak TOU gn EUIS kaginaan с S ab йына LA J. CO DONUTS, CILANDAK TOWN SOUARE GF STARBUCKS COFFEE, THE PLAZA SEMANGGI UG ra EG 
minggu ini karena semua peluang. Therefore... Jangan LIBERICA, CILANDAK TOWN SQUARE GF BURGER KING, THE PLAZA SEMANGGI UG BURGER KING, GRAND INDONESIA LG 
i MY KOPI О, CILANDAK TOWN SQUARE GF Ў | 
prasangka buruk itu belum tentu \ сераї tergoda dengan MO RED SEMA MGENI RED MANGO, GRAND INDONESIA LG 
MANGKOK PUTIH, CILANDAK TOWN SQUARE LT. 1 na 
terjadi. Therefore... cobalah Al sesuatu an kelihatannya SCORE! JAKARTA, CILANDAK TOWN SQUARE LT.1 JEND. GATOT SUBROTO ў s 
J / yang Y SOUR SALLY, GRAND INDONESIA LG 
А ЖЕР 4 FINGERS, CILANDAK TOWN SQUARE LT.1 CAFE OH LA LA, GD. MITRA LT. DASAR ENNY ROGER'S, GRAND INDONESIA LG 
untuk selalu yakin dan optimis menguntungkan. § и HKD P ED K Y a a PE д MALAY VILLAGE, CILANDAK TOWN SQUARE LT. 1 STARBUCKS COFFEE, WISMA MULIA UG FISH 8 CO., GRAND INDONESIA LG 
dengan rencana-rencana yang URI AKNG СТАМОАСТОНМ SG HREETS MANGKOK PUTIH, WISMA MULIA GROUND FLOOR STARBUCKS COFFEE, GRAND INDONESIA GF 
- : ; SIKIA RA BOOKSTORE CIEANDASTOVN SORE HE COFFEE BEAN & TEA LEAF, GRAND INDONESIA LT. 1 
akan dijalankan. Pisces (19 Februari - 20 Maret) HR. RASUNA SAID | MEGA KUNINGAN POKE SUSHI, GRAND INDONESIA LT. 3 (INSIDE FOOD LOUVER) DATA PRIBAD 
Ingin semakin sukses? Jangan FONDOK NOAH MAE 1 RONDOKÍNDAHMALS XL CENTER, GD. MENARA RAJAWALI LT. DASAR DAISHO, GRAND INDONESIA LT. 3 (INSIDE FOOD LOUVER) Nama : 


STREET GALERY 


LUNCH BOX FOOD COURT, MENARA KADIN INDONESIA LT. 3 


Libra (23 September - 22 emosi dan jangan sembrono STARBUCKS COFFEE, PONDOK INDAH MAL 1 GF STARBUCKS COFFEE, TEMPO SCAN TOWER BUILDING P DU METRO Tanggal Lahir 
; J.CO DONUTS, PONDOK INDAH MAL 1 GF CORK 8 SCREW, MENARA KODEL GROUND FLOOR WA ANA ч . 
Oktober) dalam menghadapi apapun. R IE ANDES GE = HAAGEN DAZS, GRAND INDONESIA LT. 3A e-mail : 
Pu DN ИЕ -----------------------------------------.- SOUR SALLY, PONDOK INDAH MAL 1 STARBUCKS COFFEE, SETIABUDI BUILDING | GF MAYA CATERING CAFE, GRAND INDONESIA LT. 5 
Jangan emosi bila dikritik dan Therefore... Jaga kreativitas THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PONDOK INDAH MAL TA WAN, SETIABUDI BUILDING 1 LT. 1 HOWDY HELLO HOLLA HEY HO, GRAND INDONESIA LT. 5 Jenis Kelamin : О Pria Г] Wanita 


jangan cepat lupa diri bila dipuji. 
Therefore... Perbanyak dan 


Anda, dan pastikan kepala selalu 
dingin. 


TITA 
IRWAN TEAM HAIR DESIGN, PONDOK INDAH MAL LT. 1 
STARBUCKS COFFEE, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 


KAFE PISA, SETIBUDI BUILDING I LT. 1 
LA FORCA POOL & LOUNGE, SETIABUDI BUILDING I LT. 2 
PIZZA E BIRRA, SETIABUDI BUILDING II LT. 3A 


RONS LABORATORY, GRAND INDONESIA LT. 5 


Majalah dikirim ke alamat: J Rumah D Kantor 


KANTOR“ 


YATIA ; BASEMENT STARBUCKS COFFEE, OAKWOOD RESIDENCES GF 
pertahankan sifat ini, agar lebih BOOKS KINOKUNIYA, PONDOK INDAH MAL 2 LT. PENANG BISTRO, OAKWOOD RESIDENCES GF JAKARTA BARAT Nama Perusahaan : 
BASEMENT MAL TAMAN ANGGREK 


sukses dan bisa mempertahankan 
prestasi yang sudah diraih. 


Aries (21 Maret —20 April) 
Ada berita yang cukup mendadak 
dan memusingkan kepala, walau 


CELEBRITY FITNESS, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 
BASEMENT 
RED MANGO, PONDOK INDAH MAL 2 LT. BASEMENT 

THE COFFEE BEAN 8 TEA LEAF, PONDOK INDAH MAL 


KUNINGAN CITY 
STARBUCKS COFFEE, KUNINGAN CITY LG 
ZHUMA, KUNINGAN CITY GF 

EKCELSO, KUNINGAN CITY UG 


STARBUCKS COFFEE, MAL TAMAN ANGGREK GF 

J. CO DONUTS, MAL TAMAN ANGGREK GF 

KOPITIAM, MAL TAMAN ANGGREK GF 

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, MAL TAMAN ANGGREK UG 


Alamat 
Kode Pos 
Telepon 


Scorpio (23 Oktober - 22 Ж begitu coba untuk berusaha  --------------—--------------------------- 2GF BENGAWAN SOLO, KUNINGAN CITY UG SHARE ТЕА, MAL TAMAN ANGGREK LT. 3 RUMAH: 
y “ KRISPY KREME, PONDOK INDAH MAL 2 GF FISH & CO., KUNINGAN CITY LT. 3 KAFEIN, MAL TAMAN ANGGREK LT. 4 
TD November) tenang. Therefore... Tetap г“ 5° FISH 8 CO, PONDOK INDAH MAL 217.3 FISH 8 CO, MAL TAMAN ANGGREK LT. 4 Alamat 
wh Bersikap kritis itu enggak salah, konsentrasi dengan visi Anda ke JM л W sasos JITLADA, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 KOTA KASABLANKA Kode Pes 
TE з BAKERZIN, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 BURGER KING, KOTA KASABLANKA LG CENTRAL PARK e 
“57 asal didasarkan pada alasan depan. ӘӘ ---------------------------------------- HEAVENLY BLUSH, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 COLD STONE, KOTA KASABLANKA LG SOUR SALLY, CENTRAL PARK LG Telepon 
TAKIGAWA, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 STARBUCKS COFFEE, KOTA KASABLANKA GF COLD STONE, CENTRAL PARK LG 
" “ уо masuk akal. Theref Оё Y y XXI CAFE, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 MUNCHIES, KOTA KASABLANKA GF BASKIN & ROBIN, CENTRAL PARK LG ——————Á—M 
4.2 Minimalisir keterlibatan Taurus (21 April — 20 Mei) THE PLAY GROUND, STREET GALERY GF J.CO DONUTS, KOTA KASABLANKA GF J.CO DONUTS, CENTRAL PARK GF узо 99 ; 
i i ou (nm Eme) EXELCO, STREET GALERY LT. 1 EXCELSO, KOTA KASABLANKA UG STARBUCKS COFFEE, CENTRAL PARK GF on T 
perasaan, karena kalau 1 М7 Jalin korespondensi, pelajari NONG E HE LET ТОСО СЕ KOIAKASABUANCAWS STARBUCKS COFFEE, CENTRAL PARK GF (Inside 5000) (Je bulan, 12 edisi Rp 100.000 (Ja tahun, 24 edisi Rp 200.000 
mengkritik menggunakan emosi, wa kepandaian mereka, tangkap STARBUCKS COFFEE, STREET GALERY LT. 1 BENGAWAN SOLO, KOTA KASABLANKA UG EKCELSO, CENTRAL PARK GF 
lah berakib lah pah ~ а | Th Seri PIZZA E BIRRA, CENTRAL PARK GF 
Оса Sala pelen > pgrang: erefore... Sering- ЩИ .. -. GANDARIA CITY EJATEN VILLAGE KITCHENETT, CENTRAL PARK GF 
= J.CO DONUTS, GANDARIA CITY LG HE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PEJATEN VILLAGE GF HAAGEN DAZS, CENTRAL PARK GF 


RAYA 


seringlah kontak dengan teman 
sekantor agar tak ketinggalan 
informasi terbaru. 


RED MANGO, GANDARIA CITY LG 

OPITIAM GANDARIA CITY LG 
MUNCHIES, GANDARIA CITY GF 
PIZZA E BIRRA, GANDARIA CITY GF 
EXCELSO, GANDARIA CITY GF 
FISH & CO, GANDARIA CITY GF 
STARBUCKS COFFEE, GANDARIA CITY GF 
LIBERICA, GANDARIA CITY GF 
YA KUN KAYA TOAST, GANDARIA CITY UG 
KAFEIN, GANDARIA CITY UG 
LOKANANTA, GANDARIA CITY UG 
SUSHI TEI, GANDARIA CITY UG 
CHURRERIA, GANDARIA CITY UG 
ICOGNITO PREMIUM COFFEE, GANDARIA CITY UG 
CELEBRITY FITNESS, GANDARIA CITY LT. 2 


DARMAWANGSA SQUARE 


OUR SALLY, PEJATEN VILLAGE GF 
HE CREAM & FUDGE FACTORY, PEJATEN VILLAGE LT. 1 
EXCELSO, PEJATEN VILLAGE LT. 3 


P 
T 
J.CO DONUTS, PEJATEN VILLAGE GF 
S 
T 


JEND. SUDIRMAN 
STARBUCKS COFFEE, BRI II BUILDING 


LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS, WISMA DHARMALA 


SAKTI 
STARBUCKS COFFEE, GD. BURSA EFEK JAKARTA TOWER 1 
LOT 8, SCBD LOT 8 KAV. 52-53 

BEER GARDEN, SCBD LOT 8 KAV. 52 - 53 

STARBUCKS COFFEE, WISMA METROPOLITAN I 

MANGKOK PUTIH, WISMA METROPOLITAN II GF 

STARBUCKS COFFEE, WISMA BNI 46 KOTA BNI 
STARBUCKS COFFEE, GRAHA NIAGA LOBBY LEVEL 


JAKARTA UTARA 


LIBERICA, CENTRAL PARK GF TRIBECA 

DANTE, CENTRAL PARK GF TRIBECA 

VEGAS HOT DOG, CENTRAL PARK GF TRIBECA 
CELEBRITY FITNESS, CENTRAL PARK LT. 3 


KELAPA GADING | MAL KELAPA GADING | LA PIAZZA 
GADING FOOD CITY, JL. BOULEVARD MAL KELAPA GADING 
J.CO DONUTS, MAL KELAPA GADING 2 GF 

DISCTARA , MAL KELAPA GADING 2 LT. 2 

EXCELSO, MAL KELAPA GADING 2 LT. 2 

COLD STONE, MAL KELAPA GADING 2 Lt. 3 (Inside Food Hall) 
MUSIK «, MAL KELAPA GADING 3 GF 

STARBUCKS COFFEE, MAL KELAPA GADING 3 GF 
BAKERZIN, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 

GELATISSIMO, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 


Harga ini adalah untuk biaya pengiriman dan hanya berlaku untuk wilayah 
Jakarta. Silahkan hubungi kami untuk pengiriman luar Jakarta. Transfer biaya 
langganan ke account bank kami dengan detail sebagai berikut: 

C/O PT. NATA SARANA ADHIKA CIPTA, 


STARBUCKS COFFEE, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE GF IRWAN TEAM, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 
POKE SUSHI, JL. DARMAWANGSA VI NO.6 STARBUCKS COFFEE, UOB PLAZA THAMRIN NINE DE EXCELSO, MAL KELAPA GADING 3LT. 1 
GELATO BAR, DARMAWANGSA SQUARE LT. DASAR LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS, SUDIRMAN PARK HEAVENLY BLUSH, MAL KELAPA GADING 3 LT. 2 
aa лш яа ma. ma ие ин s иә sa эш иш КЕН BURGER KING, MAL KELAPA GADING 5 GF 


KEBAYORAN BARU PACIFIC PLACE THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, MAL KELAPA GADING 5 GF 
MOTORITZ, JL. MAHAKAM INO. 17 BENGAWAN SOLO, PACIFIC PLACE BASEMENT FLOOR SUSHI TEI, MAL KELAPA GADING 5 LT. 1 


Plural. Satu kata yang menggambarkan Indonesia. Mau suka atau BANK MANDIRI CABANG CIKINI A/C NO: 123-0002075838 


enggak, negara ini enggak hanya milik satu orang/ras/agama/suku 
tertentu. Bagaimana sih nikmatnya berselebrasi di tengah pluralisme? 


Kirimkan atau fax bukti transfer beserta formulir 


Jangan ketinggalan free! magazine edisi depan! BLENGER BURGER, JL.LAMANDAU IV NO. 16 - 18 SOUR SALLY, PACIFIC PLACE BASEMENT FLOOR CHATTER BOX, LA PIAZZA GF Her 
LANGSAT CORNER, JL.LANGSAT III NO. 2 THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PACIFIC PLACE GF STARBUCKS COFFEE, LA PIAZZA GF berlangganan yang sudah diisi ke: 
LOKANANTA, JL. WIJAYA II NO. 2 COFFEE CLUB, PACIFIC PLACE LT.3 J.CO DONUTS, LA PIAZZA GF 


PT. NATA SARANA ADHIKA CIPTA, JI. RP. Soeroso No. 
32, Lt. 2, Jakarta 10330, Telp. 021-3101677, 021-392 
4278, Fax: 021-310 6657, email: info@freemagz.com 


ANOMALI COFFEE, JL. SENOPATI NO. 35 
SINOU, JL. SENOPATI NO. 35 
YE-YO, JL. SENOPATI RAYA NO. 64 


STARBUCKS COFFEE, PACIFIC PLACE LT. 4 
AKSARA BOOKSTORE, PACIFIC PLACE LT. 4 
FISH & CO, PACIFIC PLACE LT. 4 


SOUR SALLY, LA PIAZZA GF 
CELEBRITY FITNESS, LA PIAZZA LT. 1 
BLACK CANYON COFFEE, LA PIAZZA LT. 1 


FLASHBAC 


AG FINISHER OF POCARI SWEAT RUN 2014 


asy Ere Ud e€! s> 


+ 


он: RUNS = = 


OCAR Pat ûl км WAN 201 


v 


{5 


CONGRATULATIONS! 


WWAWARDS 


FIMELAFEST 2014 
| 16 - 18 Mei 2014 (8 Kota Kasblanka 


Sebagai tanda terima kasih terhadap para pembaca setia dan pihak-pihak 
yang selalu memberikan dukungan selama ini, FIMELA.com merayakan 
ulang tahun ke-3 nya dengan menggelar FIMELAFEST 2024, acara perayaan 


FIMELA NETWORK yang menginspirasi perempuan Indonesia yang modern. | 
! Acara selama 3 hari ini memiliki misi Women Empowerment & Lifestyle 


Experience dengan tema #SUPERLOVA, karena cinta tidak jauh dari 
kehidupan perempuan. Diisi dengan kegiatan seru, seperti Fuchsia Market, 


bazaar unik yang menawarkan fashion, beauty, sampai kebutuhan untuk anak 


dan keluarga. IWOW (Indonesia World of Women), sebuah seminar sehari 
yang mengupas segala hal yang berhubungan dengan relationship dan cinta. 
Menampilkan narasumber terkenal, seperti Rosiana Silalahi, Wulan Guritno, 


| Dian Pelangi, Dave Hendriks, Gery Poer, Okky Asokawati dan Jose Carol. Juga 


WWW Award, poling terbesar untuk para netizen perempuan. Tak ketinggalan 
berbagai acara seru, seperti fashion show dari brand-brand ternama, live music 
Е қ dari Alexa, Abdul & the Coffee Theory dan Fatin, dan mini talkshow. Pengunjung 
| juga bias mengikuti berbakai aktivasi online dan styling competition dari Et 
Cetera, Colorbox dan The Executive. (Foto: Dok. FIMELA.com) 


Е САР | 


POCARI SWEAT RUN SINGA 


8 Juni 2014 @ Nicoll Highway, Singapore 


Sekarang hidup sehat sudah dijadikan 
salah satu gaya hidup para individu yang 
tinggal di kota besar. Olahraga pun dijadikan 
salah satu kegiatan yang wajib dilakukan 
demi mencapai hidup sehat yang mereka 
inginkan. Salah satunya yang sedang naik 
daun adalah olahraga lari. 


POCARI SWEAT menggunakan momen 
ini untuk mengajak para konsumennya 
merasakan pengalaman berlari yang 
menyenangkan, serta mengajarkan 
pentingnya #saferunning dengan salah 
satunya melakukan hidrasi saat, sebelum, 
dan sesudah berlari. 


Setelah sukses menggelar POCARI SWEAT 
Run 2014 di Jakarta pada bulan Mei lalu, 
rangkaian POCARI SWEAT Run 2014 
tersebut berlanjut di Singapura pada tanggal 


adidas Battle Pack 


PORE 


8 Juni 2014. Ada dua kategori utama dalam 
lomba kali ini yaitu 10K dan 5K. Mengikuti 
kesuksesannya 2013 menggaet 7,000 
pelari, tahun ini peserta meningkat hingga 
9,000 pelari. POCARI SWEAT tentunya 
menyediakan hydration point di track lari 
tersebut. 


POCARI SWEAT Run Singapore 2014 ini tidak 
hanya mengundang Mok Ying Ren, brand 
ambassador POCARI SWEAT Singapore 
serta peraih medali emas Sea Games 2013, 
untuk ikut berlomba tetapi juga membagi 
kiat-kiat penting saat berlari. Selain itu juga 
mengundang 8 pemenang POCARI SWEAT 
Run Jakarta 2014. Unik Setyorini, salah satu 
pemenang POCARI SWEAT Run Jakarta 
2014 berkesempatan mewakili Indonesia 
dan berhasil mendapatkan posisi dua dalam 
kategori 10K. 


Semangat FIFA World Cup 2014 kian membara! Semakin dekat dengan 
perhelatan sepakbola terakbar ini, Adidas baru saja meluncurkan koleksi 
sepatu resmi terbarunya yang bernama Battle Pack dengan desain dan 
pola yang apik. Peluncuran Battle Pack juga menandai tahap selanjutnya 
dari kampanye adidas untuk Piala Dunia 2014, “all in or nothing”. Turnamen 
ini merupakan sebuah peristiwa olah raga tunggal terbesar dunia dan 
merupakan panggung utama untuk kreasi sepatu berteknologi Adidas. 
Menariknya lagi, para pemain bola profesional ternama dunia pun akan 
memakai sepatu bola terbaru Adidas Battle Pack di lapangan untuk pertama 


kalinya selama Final Liga Champions UEFA 2014 di Lisbon dan Piala Dunia JAM 


FIFA 2014 Brasil. Pada koleksi Battle Pack ini, Adidas menghadirkan 5 jenis 

sepatu yaitu adizero™ fso, predator®, nitrocharge™, 11pro dan adizero™ 

fso Messi. Masing-masing sengaja ditampilkan dengan pola hitam dan putih 

agar tampak menonjol di lapangan. Tunggu apa lagi, ayo buru Adidas battle 
‚ € Pack ini di toko-toko ritel Adidas seluruh dunia. (Foto: Dok. Adidas) 


Memoirs of the Empress with Moet & Chandon 
4 Juni 2014 @Empirica 


Moet & Chandon, champagne ternama dunia dari Perancis, bersama dengan 
Empirica, menyelenggarakan sebuah party bertemakan “AURUM — Memoirs 
of The Empress”, sebagai bentuk perayaan atas momen-momen terbaik dan 
terindah sepanjang masa, baik pada masa lalu ataupun sekarang. Acara yang 
berlangsung pada hari Rabu, 4 Juni 2014 ini, dihadiri oleh para tamu yang ingin 
merayakan segala pencapaian yang telah diraih pada momen-momen terbaik 
dan terindahnya. Suasana party semakin terasa hidup dengan perpaduan 
ambience Middle East and updated music yang dibawakan oleh Christina Novelli, 
Andien, Marcell dan Alika, namun malam belumlah lengkap tanpa kehadiran 
Champagne Moét & Chandon. Moét & Chandon Champagne hadir dengan 
varian terbaiknya: Moét & Chandon Imperial dan menjadikan malam perayaan 
ini sebagai malam perayaan yang tidak terlupakan. Ditambah dengan Moét & 
Chandon special bubble dan confetti sebagai salah satu ekspresi kebahagiaan 
atas pencapaian saat momen-momen terbaik dan terindah. 


3 5-6 Mei 2014 @ Padang, Sumatera Barat 


Test drive All New Ford EcosSport adalah acara yang banyak ditunggu-tunggu para 


2 { jurnalis. Walaupun mobil tersebut telah masuk ke Indonesia April lalu, namun tidak 


mengurangi semangat para jurnalis yang hadir di acara tersebut untuk mencoba 
sensasi mengendarai mobil All New Ford EcoSport yang digelar di kota Padang, 
Sumatera Barat. Para Jurnalis diberi kesempatan untuk menjajal All New Ford 
EcosSport tipe AT-Titanium, tipe tertinggi dari lima tipe mobil All New Ford EcoSport, 
yang dilengkapi fitur-fitur terdepan dari kelas tersebut. Sebut saja, fitur SYNC, fitur 
yang dikembangkan bekerjasama dengan Microsoft. Fitur ini membantu pengendara 
tetap terkoneksi dengan telepon genggamnya dengan tetap memperhatikan aspek 
keselamatan berkendara. Pengendara cukup dengan berbicara saja dengan mobil 
untuk memberikan perintah, seperti memainkan musik, menerima panggilan 
telepon sampai meminta mobil membacakan SMS yang masuk ke telepon genggam 
pengendara. Tidak hanya itu saja para jurnalis juga diajak berkeliling ketempat-tempat 
bersejarah dan juga diajak bermain games yang menarik selama di Padang. 


(ON ” 


Disco Revival 
7 Juni 2014 @ Parc 19 


Malam itu irama disko sudah terdengar dari pintu masuk 
Parc 19. Terlihat beberapa orang mulai memadati tempat 
tersebut, entah sekedar menikmati lantunan irama 
disko atau hanya bertemu dengan teman-teman sambil 
menikmati minuman yang mereka pesan. Di atas deck, 
DJ Anton Wirjono sudah memanaskan para pengunjung 
dengan memainkan playlist disko dari tahun zo-an 
hingga go-an seperti Y.M.C.A, September, Bizzare Love 
Triangle, dan Together Again. Beberapa orang yang | 
sudah sangat menikmati lagu-lagu yang dimainkan DJ 
Anton mulai turun dengan semangat menuju dance 
floor. Sekitar kurang lebih 2 jam, DJ Anton memanaskan 
lantai dansa, lalu giliran DJ Hogi yang mengambil alih 
deck. Pengunjung semakin ramai dan kian memadati 
dance floor. Suasana malam yang cukup disko berhasil 
diciptakan oleh Future 10 dan Parc 19. Dance under the 
starry night with disco sounds! 


ul 


Skye Sun//Day Presents Summer Paradisco 
8 Juni 2014 @Skye 


Begitu banyak DJ Internasional yang telah diboyong untuk bermain | 


di Skye dalam event-event tertentu yang dibikin oleh pihak Skye 
sendiri. Kali ini Skye memboyong REFLEX untuk memeriahkan 
minggu sore pada 8 Juni kemarin yang bertemakan “Summer 
Paradisco #1”. Dan tidak itu saja, DJ Joyo dan PDouble juga ikut 
serta memeriahkan acara tersebut. Di awal acara dibuka dengan 
DJ Joyo yang memainkan track-track house untuk membuat 
suasana di Skye semakin asik. Kemudian sunset pun tiba, DJ Joyo 
digantikan dengan REFLEX. Crowd-nya lumayan ramai walaupun 
tidak padat, tetapi suasananya tetap pas. Dan penampilan RELFEX 
pun begitu bagus, mereka tidak hanya memainkan si DJ saja tetapi 
mereka juga bernyanyi. Antusias crowd pun sangat meriah, apalagi 
ketika menyanyikan lagu yang mereka tahu sambil berjoget-joget 
gembira. Acara ini pun ditutup oleh penampilan PDouble sampai 
menjelang tengah malam. 


2” 


' ` 


e 


FLASHBACK 5 “ адат 


Profashional - London School of Public Relation 
04 Juni 2014 @ STIKOM LSPR 


LSPR PR Festival 2014 mengangkat tema “Explore Jakarta” dengan tujuan 
mengkomunikasikan hal-hal terbaik dari Jakarta dalam aspek public 
transportation, arts & culture, tourism, fashion, entertainment, education, 
housing, healthy lifestyle, culinary dan museum re-branding agar citra 
Jakarta semakin baik di mata masyarakat. Event Management merupakan 
salah satu mata kuliah praktikal dimana para mahasiswa/i diajarkan untuk 
menggelar sebuah event nyata. Profashional merupakan talk show yang 
diselenggarakan oleh kelas PR 15-3C dengan tema fashion. Event ini bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran kepada audience dalam cara berpakaian serta 
make up dalam mempersiapkan diri ketika memasuki dunia kerja dan juga 
yang sudah bekerja. Event ini dirangkum dalam bentuk Talkshow dan juga 
Make Up serta Dressing tutorial bersama Aldo Akira dan Barli Asmara. Selain 
itu ada Fashion Drama bersama LSPR Modelling Club yang merupakan fashion 
show yang disajikan dalam bentuk drama. LSPR PR Festival 2014, “Urban City 
With Jakarta Style”. (Foto : Dok. Profashional) 


JKT BGT ISSUE 


-.-.- 


f Jakarta Culinary Passport 


5-8 Juni 2014 @ Grand Indonesia West Mall, Level 5 


Perhelatan Jakarta Culinary Passport kembali hadir! Kali ini JCP menyajikan 
pilihan makan yang lebih beragam dari tahun sebelumnya, tentunya dengan 


| konsep yang tidak kalah menarik. Mengusung tema "To Traverse Time and 
| Space”, pengunjung dibawa ke dalam empat zona waktu yang berbeda, yakni | 
| 20-50's, 60-80's, go's dan Future sambil menikmati berbagai hidangan lezat | 
y dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari makanan eksotis dari Asia Timur dan 


Barat, seperti yakitori, sushi, nachos, pasta, escargot, tapas, tidak ketinggalan 
makanan penutup seperti kue, puding hingga minuman-minuman manis, 
tentunya dengan citarasa yang nikmat. Tidak hanya sekedar datang, mingle, 


j kemudian duduk bersantai menikmati beragam pilihan kuliner, JCP juga 


memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk belajar membuat 
hidangan-hidangan tersebut pada sesi workshop yang terdiri dari sushi making, 
riceball making, hingga bento decoration. It's a really good event to fulfill your 
desire to eat. Who doesn't like to eat anyway? 


18 JUNI 2014 


` ` 3 
$ «» 


dw 


“EXPERIENCE 


= . THE BIGGEST AUTHENTIC - 


SCI-FI PROPERTIES 
ІП HISTORY! 


Kk KKK 


“THE UNEXPECTED 15 
DUR NORMAL ROUTINE” 


ПИП umm Т. RIKER 


“KLINGONS ARE BORN, 
LIVE AG WARRIORS, AND 


LatEA? WORF 


99 
mandiri 


u 


iM AY 


А 


EDUTAINMENT 


ШЕ” 


LIUTENANT WORF 


TM & © 2014 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved. 


Ми 


ter 


COMMANDER WILLIAM T. RIKER 


PROUDLY PRESENTS 


RECREATION 


[ЕРТИП JEAN-LUC PICARD 


LIUTENART COMMANDER DATA 


GET YOUR ADVANCE TICKETS NOW! 


Panorama Tours Жж +6221 2556 5151 | kiostix.com | tiket.com 


и: 
Tee ехнесв 


Partners 


Gandaria, 
C ity 


d 
WHITE HORSE 


SPACE, THE FiNAL FRONTIER - 170 
BILLION GALAXIES, 300 SEXTILLION 
STARS, 10.000 QuINTILLION 
HABITABLE PLANETS. 


“YOU REALLY THINK WE’RE ALONE?" 


STAR / TREK ` 


THE EXHIBITION 


AA I ee A — 


TO 13 Ju 2014 | OPEN DAILY 10AM - 9PM 
GANDARIA CITY, GROUND EXTERNAL 


“THE FIRST EVER 
TRAVELING EXHIBIT 
5 FINALLY HERE 

ІП DUR HOME GROUND!” 


KAKAK 


EXPERIENCE 


r 
N 


“MAKE IT 807 


CAPIR JMC PET 


"| FIND IT MOST INTRIGUING” 


ИЙИНИ CONTAINER DATA 


Group Sales / Function Room are available % 462 812 123 14000. Tickets will also Бе available Оп site at Епігапсе 


PanoramaLivelntl.com | StarTrekTheExhibition.com | n PanoramaLivelntl | n StarTrekExhibition | (3 Panorama Live | Ф +62 21 2556 5000 


A Panorama company 


Kaffein. РА | Frost 


ON THE SPOT 


g; gz gz C КЕ Р ЄХ ЕБ hah GEG 
РОТ E KHHEHHESEEEEE EEE 
sss, TERR 
ЕШШ l og ee ed S q GE 


/ 


GB: 
С \\ Ww 


ASIAN DREAMCUP 
@GBK SENAYAN, 
JAKARTA 2 JUNI 2014 


W 
costumized for your maximum listening pleasure 
TAYLOR SWIFT - THE RED 


OMES, ANCOL A JUN 2014 FROM PAST TO TODAY'S HITS ANYTIME, ANYWHERE 


24/7 PLAYING GOOD MUSIC 


| every Wednesday on June { 
from 04.00 to 06.00 PM / 


1 
Wy 


‚ from your fav 


JAKARTA CULINARY 
PASSPORT @GRAND 
INDONESIA WEST 
MALL, 5-8 JUNI 2014 go to 
for mobile devices, go to freemagz.com and 
click side bar button on top right side. Scroll it, 
and click the button on top right side you will find Radio. Click and Play. 
freemagz.com/fm-web-radio 


JKT BGT ISSUE 


18 JUNI 2014 


ON THE SPOT 


SOUNDRENALINE 
2014 @LAPANGAN 
BANDARA POLONIA, 
MEDAN 7 JUNI 2014 


ON THE SPOT 


2МЕ1 ALL OR 
NOTHING @MEIS, 
ANCOL 8 JUNI 2014 


PRESS LUNCH @SKYE 
BAR AND RESTAURANT 
10 JUNI 2014 


MARD VEDO 
@DRAGONFLY 
13 JUNI 2014 


E] JKT BGT ISSUE 


18 JUNI 2014 


tripleblended 


PERINGATAN: 
MEROKOK MEMBUNUHMU (8+) 


j indosat 


BELI & PAKE IM3 
.. GRATISNYA 24 JAM! ` 


NELPON & SMS o pnoaeu)bDeompgog | 
E 


BELI & AKTIFKAN IM3 SEKARANG JUGA! DAN DAPATKAN: 

* Cuma pake 1 menit, Gratis Nelpon 1000 menit ke Sesama Indosat selama 24 Jam . Dapatkan juga GRATIS Nelpon ke Luar Negeri serta Hadiah THR Uang Tunai & Umroh, 
. Curna pake 1 SMS, Gratis 1000 SMS ke Semua Operator selama 24 Jam cukup dengan menekan menu *123*300# 

. Langsung Gratis akses FB, Twitter, Whatsapp, Line, Kakao Talk, WeChat, Yahoo Messenger, * Syarat & ketentuan berlaku 
FB Messenger 8. Waze selama 1 bulan 


= ... т) 
Info lebih lanjut hubungi 100 dari nomor Indosat atau klik www.Indosat.com/Im3 hi IM3 = @indosatmania 


